TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 26 

TERBIT PADA HARI SENIN 

3 FEBRUARI 2020 

Rpl0.000/eks | 16 Halaman 




Kebanggaan Anak 



Negeri 



SAUMLAKi - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Ta- 
nimbar, John Batlayery mengklaim Pemerintah Kabu¬ 
paten (Pemkab) Tanimbar sama sekali tidak memiliki 
hutang.“Di tahun 2017-2018 tidak ada hutang maupun 
pinjaman” ungkapnya dalam pesan singkatnya pada Ju¬ 
mat (31/1) dengan mengutip artikel wawancaranya ke¬ 
pada tabloidskandal.com beberapa waktu lalu. 

Meski tidak menjelaskan secara rinci kondisi umum 
keuangan kabupaten tersebut, Batlajery memastikan 
kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Petrus Fatlolon 
tersebut bebas hutang. “Bila ada hutang maka pastinya 
DPRD dan Pemda akan menandatangani yang naman- 


aya pengakuan hutang. Ini kan tidak ada,” beber dia da¬ 
lam pemberitaan hari Senin (20/1) lalu itu. 

Ia juga membantah pernyataan Wakil Ketua II Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanimbar, Ricky 
Jauwerissa yang menyebut Pemkab Tanimbar memiliki 
hutang Anggaran 2017- 2018 sebesar Rp98 milyar, ter¬ 
masuk hutang di tahun 2016 sebesar Rp5 milyar. 

Pernyataan itu, menurut dia tidak benar. Sebab 
pernyataan itu merupakan versi perorangan bukan 
resmi dari DPRD yang dituangkan dalam hasil par¬ 
ipurna, Keputusan Pemerintah Daerah, atau surat 
keputusan Bupati terkait dengan pengakuan hutang... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 


Kru Evakuasi WNI dari Wuhan Ikut Dikarantina 


JAKARTA - Corporate Com¬ 
munications Strategic of Batik 
Air, Danang Mandala Prihantoro, 
menyebutkan kru maskapai per¬ 
seroan yang terlibat dalam proses 
evakuasi warga negara Indonesia 
(WNI) dari Provinsi Hubei, Cina 
turut serta dikarantina selama 14 
hari di Natuna, Kepulauan Riau. 

Danang menjelaskan bahwa lang¬ 
kah ini termasuk dalam standar 
prosedur pelaksanaan evakuasi 
tersebut. “Awak pesawat masih 
menjalani proses observasi karan¬ 
tina kesehatan, masa karantina 
ada ketentuan waktu 14 hari. Kru 
ikut menjalani masa protokol kes¬ 
ehatan,” katanya ketika dihubungi, 
Minggu (2/2). 

Adapun proses observasi dilakukan 
di Lapangan Udara Raden Sadjad, 
Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi 
Kepulauan Riau. Para kru sebelum¬ 
nya telah menjalankan rute pener¬ 



bangan Bandar Udara Internasional 
Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten 
(CGK) menuju Bandar Udara In¬ 
ternasional Tianhe Wuhan yang ter¬ 
letak di Distrik Huangpi. 

Bandar udara ini terletak 26 ki¬ 
lometer dari pusat kota Wuhan, 


Provinsi Hubei, Republik Rakyat 
Tiongkok (WUH). Pesawat mem¬ 
bawa 19 kru dan 30 tim medis lalu 
kembali ke tanah air dengan WNI 
yang dievakuasi. 

Lebih jauh Danang menyebutkan 
proses observasi merupakan ba¬ 
gian dari prinsip dan standar oper¬ 
asional prosedur (SOP) kesehatan. 
Langkah ini guna memastikan pen¬ 
gamanan awak pesawat, tim medis, 
tamu atau penumpang dan lainnya. 

Selama proses evakuasi awak 
kabin selalu melakukan penyem¬ 
protan cairan multiguna pem¬ 
bunuh kuman (disinfectant spray) 
sesuai prosedur yang berlaku. Juga 
dilakukan pemanfaatan masker 
dan alat pelindung diri (APD), sa¬ 
rung tangan (hand gloves) guna an¬ 
tisipasi tertular pada awak pesawat 
dan petugas layanan darat. Selain 
itu armada Airbus 330-300CEO... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 



Demo Bupati di KPK 

BACA DI HAL.02 




BACA DI HAL.04 


Maluku Bebas Corona 



Gus Solah Tutup Usia 

JAKARTA - Pengasuh Pondok 
Pesantren Tebuireng, Jombang, 
Jawa Timur,Salahuddin Wahid atau 
dikenal dengan nama Gus Solah, 
wafat. Adik almarhum Gus Dur itu 
meninggal di Rumah Sakit Harapan 
Kita Jakarta. “Gus Sholah baru saja 
wafat, pada pukul 20:55. Mohon 
dimaafkan seluruh kesalahan. Alla- 
hummaghfirlahu warhamhu waafihi 
wa’fuanhu,” kata putra Gus Solah... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 


Festival Taman Kota 



SAUMLAKI - Pentas seni Festival 
Taman Kota Saumlaki di Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar, yang dip¬ 
rakarsai oleh Ketua Tim Penggerak 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (TP-PKK) Tanimbar, Joice 
Fatlolon Pentury, SP berlangsung 
dengan meriah pada Sabtu (1/2). 

Bupati Tanimbar Petrus Fatlo¬ 
lon, SH., MH menilai kegiatan 
tersebut merupakan wadah untuk 
kaum muda para gererasi penerus 
Tanimbar yang ingin berhimpun 
dan berkumpul bersama-sama un¬ 
tuk mengekspresikan bakat dan... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 

AKBP Lalamafu Wafat 

SAUMLAKI - Sebagai bentuk 
penghormatan dan penghargaan 
Kepolisian atas jasa dan pengab¬ 
dian Almarhum AKBP (Purn) Gre- 
gorius Lalamafu selama bertugas 
dilingkungan Polri,Kapolres Ma¬ 
luku Tenggara Barat AKBP Andre 
Sukendar,S.I.K.,memimpin upaca¬ 
ra pemakaman secara kedinasan 
yang bertempat di TPU Desa Olilit.. 

BERSAMBUNG KE HAL.15 

Sekapur Sirih dari Rambo 

Orang-orang terkemuka di daerah 
yang su diejek dengan sebutan KKT 
ini macam lagi mabuk. Sepertinya 
mereka masih suka sembunyikan 
barang seng baik yang selama ini 
BERSAMBUNG KE HAL.14 



Tolak Karantina di Natuna 

BACA DI HAL.16 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












































02 


3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 


Masyarakat Tanimbar Demo Bupati Fatlolon di Jakarta 


JAKARTA - Demo aktr aktif 
oleh sekelompok masyarakat yang 
menamai dirinya Masyarakat Anti 
Korupsi asal Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar, dilaksanakan di de¬ 
pan gedung Merah Putih (KPK), 
Jalan Kuningan Persada, Jakarta 
Selatan, Selasa (28/2). 

Salah satu orator demo, Fensen- 
sius Tolayuk mengatakan, KPK 
harus segera memanggil dan me¬ 
meriksa Bupati Tanimbar Petrus 
Fatlolon atas laporan dugaan ko¬ 
rupsi yang telah dilaporkan mas¬ 
yarakat Tanimbar beberapa waktu 
lalu. “Kami hadir di sini untuk 
mendesak KPK agar segera me¬ 
manggil bupati Petrus Fatlolon 
atas laporan masyarakat bebera¬ 
pa waktu lalu. Bukti-bukti sudah 
disertakan semuanya, tunggu apa 
lagi. KPK bukan sebagai tukang 
nasi goreng yang bisanya hanya 
menggoreng kasus. Segera perik¬ 
sa bupati Tanimbar itu,” teriak 
Vensen dalam orasinya. 

Dia juga mengatakan KPK jan¬ 
gan hanya fokus terhadap masalah 
korupsi di bagian Barat Indonesia 
tetapi melihat juga para bupati 
yang berpesta pora dengan uang 
rakyat, khusunya di Tanimbar. 

“Pak Firli, tolong fokus terhadap 
masalah korupsi Bupati Tanimbar, 
jangan hanya fokus dengan mas¬ 
alah korupsi di jawa dan sekitarn¬ 
ya. Petrus Fatlolon harus dipanggil 
sesegera mungkin. Kami berikan 
waktu 3 x 24 jam, kalau belum ada 
surat panggilan juga maka kami 
akan kembali dengan jumlah mas¬ 



sa yang 

Selain itu, Sonny H Ratissa yang 
ikut berorasi mengatakan bahwa 
laporan dugaan korupsi Petrus 
Fatlolon sudah dimasukkan ke 
KPK sejak 2018 lalu namun hingga 
kini KPK belum memanggil Bupa¬ 
ti Tanimbar itu untuk diperiksa. 

“Laporan masyarakat ke KPK su¬ 
dah sejak tahun 2018 lalu, tapi hing¬ 
ga saat ini KPK belum memanggil 
yang bersangkutan untuk diperik¬ 
sa. Masyarakat Tanimbar berharap 
KPK segera mengungkap kasus 
dugaan korupsi Bupati KKT agar 


Ratissa. 
demo yang 
mereka gelar hari ini di depan Ge¬ 
dung KPK berbeda dari demo-de¬ 
mo sebelumnya. Demo tersebut 
menampilkan sebuah Gerobak 
“Nasi Goreng” dengan pesan bah¬ 
wa KPK bukan Tukang Goreng 
Kasus. Olehnya itu, terhadap du¬ 
gaan korupsi Petrus Fatlolon, KPK 
diminta untuk action. “Demo ini 
berbeda dengan demo-demo se¬ 
belumnya. Kami datang dari Ta¬ 
nimbar membawa pesan kepada 
KPK agar kasus Bupati Tanimbar 


jangan digoreng terlalu lama. Kasi¬ 
han masyarakat disana sudah san¬ 
gat susah,” sahut Sonny. 

Berbeda dengan Sonny, salah 
satu masyarakat Tanimbar, Rully 
Aresyeman, juga ikut menyam¬ 
paikan orasinya. 

Dia mengatakan banyak kasus 
korupsi di Tanimbar yang hingga 
saat ini belum diketahui KPK. Se¬ 
lain itu, Tanimbar nantinya akan 
menjadi pusat kilang darat blok 
masela, KPK diimbau mengawasi 
semua pergerakan bupati Petrus 
Fatlolon dalam pengambilan ke¬ 
bijakannya “Tanimbar merupakan 
pusat berdirinya kilang-kilang 
blok masela nantinya. Kami mas¬ 
yarakat berharap KPK ikut menga¬ 
wasi pergerakan Bupati Tanimbar 
dalam kebijakannya mengenai 
tanah-tanah adat. Kami tidak mau 
nantinya sebagian lahan dikuasai 
oleh sekelompok orang atas kebi¬ 
jakannya,” pinta Rully. 

Dia menambahkan, selama 
ini banyak kebijakan Bupati 
yang dianggap tidak pro rakyat. 
Menurutnya kebijakan-kebijakan 
tersebut selalu menguntungkan 
pribadi maupun kelompok ter¬ 
tentu. Olehnya itu, melalui aksi 
demo ini dihapkan KPK segera 
memeriksa Bupati Fatlolon. 

Sambil melancarkan orasin¬ 
ya, para pendemo ikut mem¬ 
bagikan “Nasi Goreng Anti 
Korupsi” ala Masyarakat Kepu¬ 
lauan Tanimbar kepada siapap- 
un yang berada di lokasi gedung 
Merah Putih tersebut. (Mil) 


Ketua PPK Puji Kegiatan Loka POM 


SAUMLAKI - Ketua Tim Pengger¬ 
ak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (TP-PKK) , Joice Fatlolon 
Pentury, SP memuji kegiatan Komu¬ 
nikasi, Informasi aan Edukasi (KIE) 
Keamanan Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS) yang digelar oleh 
Loka Pengawas Obat dan Makanan 
(POM) Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar pada Rabu (29/1). 

“Kami sangat menyambut positif 
kegiatan yang dilakukan oleh Balai 
POM Kepulauan Tanimbar, apresiasi 
dan terima kasih karena ini luar biasa. 
Suatu program yang dibuat tentang 
sosialisasi keamanan PJAS yang telah 
melibatkan sekitar 20 sekolah dari SD 
hingga SMA yang ada di Saumlaki 
dimana diikuti oleh seluruh kepala 
sekolah, dewan guru dan petugas kan¬ 
tin,” puji dia kepada Lelemuku.com di 
gedung Balai Pembinaan Umat (BPU) 
Sejahtera Saumlaki. 

Joice mengungkapkan jika kegiatan 
itu sejalan dengan Visi dan Misi Bupati 
Petrus Fatlolon, SEL, MH dan Wakil Bu¬ 
pati (Wabup) Agustinus Utuwaly, S.Sos 
yaitu menjadikan masyarakat Kepulau¬ 
an Tanimbar yang sehat, cerdas, ber¬ 
wibawa dan mandiri serta visi PKK Ta¬ 
nimbar dimana menjadikan Kabupaten 
Tanimbar Layak Anak dengan salah 
satu indikatornya adalah sekolah yang 
ramah anak. ‘Agustus 2019 lalu Men¬ 
teri Pemberdayaan Perempuan sudah 
mencanangkan Tanimbar sebagai Ka¬ 
bupaten Layak Anak dan salah satu in¬ 
dikatornya adalah sekolah ramah anak 
dengan target harus ada kantin sekolah 


yang sehat. Harapannya Balai POM bisa 
oersinergi dengan kami dalam penga¬ 
wasan dan pendampingan dan kerjasa- 
ma dengan dinas pendidikan sebagai 
instansi teknis,” harapnya. 

Sementara itu menurut Kepala 
Kantor Loka POM Tanimbar, Ste- 
panus Simon Sesa menyatakan tu¬ 
juan dari kegiatan KIE itu adalah 
untuk meniamin keamanan dari 
pangan anak didik di sekolah dan 
mendukung visi dan misi pimpinan 
daerah yaitu menjadikan generasi 
emas Tanimbar yang cerdas. 

Ia pun menambahkan jika pihakn¬ 
ya akan melakukan tinaaklanjut ke 
sekolah-sekolah berupa Bimbingan 
Teknis (Bimtek) agar mempercepat 
target sekolah mendapatkan piagam 
bintang keamanan pangan kantin se¬ 
kolah yang menjadi salah satu syarat 
sekolan layak anak. “Kami juga men¬ 
gajak kepada komunitas sekolah bisa 
memperhatikan akan keberadaan 
jajanan sekolah ini agar benar-benar 
bermutu, sehat dan bergizi. Kami 
akan melakukan bimtek aan kegia¬ 
tan audit ke kantin sekolah agar me¬ 
menuhi persyaratan,” tutup Sesa. 

Kegiatan terlanjut dengan pe¬ 
maparan materi tentang isu pangan, 
manajemen keamanan pangan seko¬ 
lah, piagam bintang keamanan pan¬ 
gan kantin sekolah dan lima kunci 
emas pembangunan pangan untuk 
sekolah serta sesi tanya-jawab oleh 
Kepala Loka POM Sesa dan Pen- 
awas Farmasi dan Makanan, Mu- 
ammad Nur Sigit Harianto. (KOI) 


Polres MTB Bantu Masyarakat Miskin di Saumlaki 


SAUMLAKI - Kepolisian Resor 
(Polres) Maluku Tenggara Barat 
(MTB) di Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar, Provinsi Maluku melaku¬ 
kan program BERbagi SEribu se- 
haRI (BERSERI) yang dikumpulkan 
anggota Polres pada setiap apel pagi 
kepada keluarga dari Stanislaus 
Subanhayon pada Jumat (31/1). 

Kegiatan yang dilakukan di rumah 
Morunsepin dengan alamat Olilit 
Timur di Desa Olilt Raya, Keca¬ 
matan Tanimbar Selatan (Tansel) 
ini berdasarkan pada Surat Perin¬ 
tah Kapolres MTB, Kapolres MTB 
AKBP Andre Sukendar, S.I.K No¬ 
mor SPRIN/ 94 /1 / 2020 tanggal 24 
Januari 2020. 

Kabag Ops Polres MTB Kompol 
Hendrik A. Rumsory, S.Sos men¬ 
gatakan bahwa program BERSERI 
merupakan kegiatan rutin yang 
dilaksanakan dan sudah di salurkan 
kepada yang berhak pada beberapa 
tempat di Tanimbar. 

“Jangan dilihat dari besar kecilnya 
bantuan sembako ini, tetapi hal ini 
merupakan kepedulian Polres MTB 
sebagai bentuk rasa empati untuk 
membantu ekonomi keluarga,” un¬ 
gkapnya. 

Sementara itu, Ketua RT 09 RW 
02 Titus Lermatin mengucapkan 
terima kasih dan mengapresiasi 
yang dilaksanakan untuk mem- 
oantu warga masyarakat di Se¬ 
antero Tanimbar. 

Hal yang sama pun diutarakan 


oleh Stanislaus Subanhayon yang 
menyampaikan terima kasih dan 
apresiasi kepada Polres MTB ser¬ 
ta mendoakan hal terbaik bagi 
Polres MTB untuk dapat melak¬ 
sanakan tugas dengan baik. 

Bantuan sembako yang diberi¬ 
kan adalah Beras 20 Kg, Minyak 
Bimoli 5 liter, Telur Satu Rak, Gula 
Pasir 5 Kg dan Sarime 1 karton 
yang diserahkan oleh Kabag Ops 
Hendrik A. Rumsory, Paur Dalops 
Polres MTB IPTU A. M. S. Layan, 
Ps. Paur Binops Bag Ops Brigpol 
Barry Hulkyawar, Ps. Paurmin 
Bag Ops BRIGPOL Irwan Budy- 
arsana, 3 Personil Bag Ops dan 2 


NOMOR PENTING 

0 Polres MTB 

0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 























TANIMBAR RAYA 


3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 


Internet Gratis di SD Naskat Sifnana Bermanfaat 


SAUMLAKI - Kepala Sekolah 
Dasar (SD) Naskat St. Canisius 
Sifnana di Kecamatan Tanimbar 
Selatan, Patriana Sinlety, S.Ag men¬ 
gajak seluruh masyarakat di daer¬ 
ah tersebut untuk memanfaatkan 
fasilitas internet gratis dari Kemen- 
terian Komunikasi dan Informasi 
Republik Indonesia (RI) di sekolah 
tersebut dengan sebaik-baiknya. 

“Ini internet gratis dari pusat su¬ 
dah sekitar empat tahun lalu dan 
dihidupkan selama 24 jam, fasilitas 
ini bukan hanya untuk pihak seko¬ 
lah tetapi untuk membantu kebu¬ 
tuhan masyarakat luas serta untuk 
menolong masyarakat dalam men¬ 
gakses informasi yang lebih luas 



;jf Lp&p 


-l'- 

■oa* 

/■*< 




%4 TJ 


lagi,” kata dia pada Rabu (22/1). 

Kemudian Patriana pun 
mengimbau untuk setiap mas¬ 
yarakat yang menggunakan fasil¬ 
itas tersebut agar bersama-sama 
menjaga ketertiban dan keaman¬ 
an di lokasi sekolah serta tidak 
melakukan hal-hal yang tidak 
bertanggungjawab tetapi meng¬ 
gunakan layanan itu untuk 
mmeningkatkan kemampuan 
diri. “Internet ini dipasang bukan 
untuk kepentingan sekolah saja 
tetapi untuk kepentingan bersa¬ 
ma, masyarakat berarti kita harus 
sama-sama jaga, supaya tetap baik 
dan berguna serta bermanfaat 
bagi sesama,” imbaunya (Mil) 


Mata Air Wedeta Siap Dioperasikan 


LINGAT - Camat Selaru, Za- 
karias Emanratu, SP pastikan sum¬ 
ber mata air Wedeta yang terletak 
di Desa Lingat siap dioperasikan 
untuk kepentingan air bersih mas¬ 
yarakat setempat. Ia mengung¬ 
kapkan dirinya bersama Sekretar¬ 
is Camat (Sekcam) Selaru Muin 
Maselkossu, SP, Kepala Desa Lingat 
dan Ketua BPD melakukan per¬ 
temuan bersama dengan keluarga 
besar Sambonu dan seluruh mas¬ 
yarakat desa guna mencari kesepa¬ 
katan bersama pada Sabtu (18/1). 

“Saya minta masyarakat desa 
Lingat untuk hidup saling meng¬ 
hargai mata rumah karena se¬ 
sungguhnya kita semua adalah 
orang sodara, jangan karena per¬ 
soalan uang membuat sesama so¬ 
dara hidup dalam permusuhan. 
Air bersih di desa Lingat memang 
sangat diperlukan karena saat 
ini masyarakat mendapatkan air 
bersih dari sumur-sumur warga 
yang sangat dekat dengan lubang 
septictank sehingga dari kualitas 


air sangat menggangu keseha¬ 
tan,” papar Emanratu pada Jumat 
(31/1). 

Kemudian ia menyatakan dalam 
pertemuan tersebut berlangsung 
dengan perdebatan yang menghasil¬ 
kan kata sepakat untuk membesar¬ 
kan sumber mata air tersebut oleh pe¬ 
merintah desa Lingat yang diberikan 
uang penghargaan sebesar RplOO 
juta. “Masyarakat desa Lingat, Ke¬ 
camatan Selaru ini akhirnya merasa 
legah, bagaimana tidak sumber mata 
air terbesar atau Wedeta yang selalu 
menjadi polimik dan tidak pernah 
terselesaikan akhirnya siap untuk di¬ 
operasikan,” tambahnya. 

Penyelesaian masalah sumber 
mata air Wedeta oleh masyarakat 
Desa Lingat sudah sejak zaman 
leluhur dikuasai oleh keluarga 
Sombonu/Manoharat dan per¬ 
nah dimanfaatkan namun kare¬ 
na pengelolaannya yang kurang 
baik, akhirnya sumber mata air itu 
kembali diambil oleh pemilikn¬ 
ya yaitu keluarga Sambonu. (L02) 


KPPN Saumlaki Apresiasi Laporan SPT Dandim 


SAUMLAKI - Kantor Pelayanan 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpa¬ 
jakan (KP2KP) Saumlaki Kukuh 
Hanna Prapanca sangat mengapre¬ 
siasi ketaatan dari Komandan Dis¬ 
trik Militer (Dandim) 1507/Saum- 
laki, Letkol. Inf. Rahmad Saerodin 
SIP dalam melaporkan Surat Pem¬ 
beritahuan Tahunan (SPT) tahun 
pajak 2019 melalui e-filing pada 
Jumat (31/1). 

“Di beranda kopi Kodim, pas¬ 
ca olahraga jumat pagi, senyum 
tersungging di wajah Komandan 
Kodim 1507 Saumlaki Rahmad 
Saerodin setelah berhasil melapor¬ 
kan SPT tahun 2019,” kata Prapan¬ 
ca melalui rilis medianya. 

Ia menjelaskan e-filing adalah 
salah satu dari tiga saluran penyam¬ 
paian Laporan SPT yang disediakan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak yang 
selain media manual dengan kertas 
dan aplikasi yang harus di download 
terlebih dahulu yaitu e-SPT, e-fil- 
ing memiliki keuntungan, seperti 
tidak perlu berkunjung ke Kantor 
Pajak, bisa dikerjakan kapan saja 
dan dimana saja sepanjang terdapat 
koneksi internet serta lebih menjaga 

rivasi, karena bisa dikerjakan dari 

andheld pribadi yaitu smartphone 
atau laptop. “Setiap pimpinan, baik 


institusi militer atau sipil, juga pe¬ 
jabat negara, selain wajib lapor SPT 
yang pelaporannya dikelola DJP juga 
memiliki kewajiban melaporkan 
LHKPN yang pelaporannya dikelola 
oleh KPK. SPT Tahunan dan LH¬ 
KPN adalah parameter komitmen 
dan integritas penyelenggara nega¬ 
ra yang datanya disinkronisasi dari 
masa ke masa. Hati pun tenang jika 
penyelenggara negara sudah lapor 
SPT Tahunan dan LHKPN dengan 
baik dan benar,” paparnya. 

Sementara itu, Dandim Rah¬ 
mad Saerodin menyatakan 
bahwa melaksanakan kewa¬ 
jiban membayar dan melapor 
pajak adalah salah satu caran¬ 
ya mempertanggungjawabkan 
penghasilan bulanan yang juga 
diterima dari negara. Ia men¬ 
yampaikan bahwa mengisi SPT 
melalui efiling, mudah dan ce¬ 
pat, hanya butuh handphone 
dan bukti potong pajak dari 
bendahara atau Juru Bayar. 

“Meskipun jatuh tempo pelapo¬ 
ran SPT masin lama yaitu, 31 maret 
2020, sebagai warga Negara yang 
baik saya sengaja menyampaikan 
lebih awal di bulan Januari ini, agar 
lebih nyaman dan tidak terburu 
buru nantinya,” tambahnya. (L01) 


Polres MTB Sambangi Masyarakat Pesisir 


SAUMLAKI - Kepolisian Resor 
(Polres) Maluku Tenggara Barat 
(MTB) di Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar, Provinsi Maluku menggelar 
giat sambang terhadap masyarakat 
pesisir pantai di Kelurahan Saum¬ 
laki, Kecamatan Tanimbar Selatan 
Aula Bhayangkara pada Sabtu (1/2. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan 
guna mendukung program Quick 
Wins Polri dengan tema ‘Pener¬ 
tiban dan Penegakkan Hukum 
Bagi Organisasi Radikal dan Anti 
Pancasila’.Dalam sambutan Kasat 
Polairud yang disampaikan oleh 
Kanit Patroli Sat Polairud Bripka V. 
Nimreskossu mengajak masyarakat 
nelayan untuk bersama-sama men¬ 
jaga Kamtibmas di Wilayah Hu¬ 
kum Polres MTB. 

Kemudian memberikan himbau¬ 
an kepada untuk menjaga keutuhan 


NKRI atau menolak faham radika¬ 
lisme dan anti terhadap Pancasila 
sebagai dasar NKRI. 

“Masyarakat nelayan mari uta¬ 
makan keselamatan selama berla¬ 
yar dengan selalu memperhatikan 
kondisi cuaca yang lagi ekstrim dan 
melengkapi alat-alat keselematan 
pelayaran seperti Life Buoy , Life 
Jacket, alat Navigasi dan Radio ko¬ 
munikasi di atas kapal,” pesan dia. 

Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 
20 nelayan itu pun dilanjutkan den¬ 
gan penandatanganan komitmen 
moral, penyerahan sarana kontak 
berupa bendera merah putih, sabun 
Life Buoy, paket Sembako dan teks 
Pancasila. 

Kegiatan diakhiri dengan melaku¬ 
kan penanda tanganan berita aca¬ 
ra serah terima sarana kontak, 
sesi foto bersama dan doa. (Mil) 



31 Gempa Mengguncang Selama Januari 2020 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisi¬ 
ka Saumlaki sebagai perpanjangan 
tangan Badan Meteorologi, Klima¬ 
tologi dan Geofisika (BMKG) di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku memberikan pan¬ 
tauan aktivitas gempabumi seban¬ 
yak 31 kali selama Bulan Januari 
2020 di sekitar wilayah kepulauan 
tersebut. 

Menurut Kepala Stasiun Geofisika 
Saumlaki, George F. A. Muabuay, 
S.Si., M.Sc bahwa berdasarkan mag- 
nitude terdapat 0 kejadian gempabu¬ 
mi dengan magnitude kecil kurang 
dari 3,0 SR, 27 kejadian gempabumi 
dengan magnitude sedang aiantara 
3,0 hingga 5,0 SR dan 4 kejadian 
gempabumi dengan magnitude be¬ 
sar sekitar lebih dari 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan kedala¬ 
man terdapat 4 kejadian gempabu¬ 
mi dengan kedalaman dangkal 


kurang dari 60 km, 23 kejadian 
gempabumi dengan kedalaman me¬ 
nengah diantara 60 hingga 300 km 
dan 4 kejadian gempabumi dengan 
kedalaman diatas 300 km serta ti¬ 
dak ada kejadian gempabumi yang 
dirasakan maupun merusak. 

Beberapa gempabumi yang terja¬ 
di para periode tersebut didominasi 
oleh gempabumi dengan kedala¬ 
man menengah. Pada umumnya 
gempabumi yang terjadi di sekitar 
Laut Banda terjadi pada kedalaman 
menengah hingga dalam yang di¬ 
duga bersumber dari aktivitas zona 
subduksi di Selatan Maluku akibat 
pertemuan Lempeng Samudera In¬ 
donesia Australia yang menunjam 
terhadap Lempeng Benua Eurasia. Se¬ 
dangkan untuk gempabumi dangkal 
dan lokal di sekitar Tanimbar diduga 
disebabkan oleh adanya aktivitas ses¬ 
ar lokal, yaitu Sesar Tanimbar. (L01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













04 ffeLelemuku 


3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Warga Maluku Masih Bebas Coronavirus 



AMBON - Penjabat Sekretaris 
Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, 
Kasrul Selang, menegaskan, tidak 
ada warga di Kota Ambon yang 
positif terinfeksi virus Corona. Un¬ 
tuk itu dia meminta, masyarakat 
tidak panik dengan informasi yang 
berkembang bahwa ada satu warga 
di Ambon yang terinfeksi virus me¬ 
matikan itu. “Sampai hari ini, tidak 
ada warga di Maluku, terkhususn¬ 
ya di Kota Ambon yang terinfeksi 
Corona. Semua masih aman-aman 
saja, untuk itu saya minta mas¬ 
yarakat tidak perlu panik,” kata 
Sekda kepada pers, Selasa (28/1). 

Sebelumnya, sejumlah warga di 
Kota Ambon diibuat panik den¬ 
gan beredarnya broadcast whatsap 
yang berisikan pesan bahwa Wakil 
Gubernur Maluku, Barnabas Orno, 
menyebutkan, saat ini sudah satu 
orang yang terdeteksi virus Corona 


di Ambon. Informasi ini kemudian 
dicek kembali, namun warga yang 
disangkakan terkena virus Coro¬ 
na tersebut ternyata hanya sakit 
demam biasa. 

Sekda mengakui, sebelumnya ada 
pasien di Ambon yang baru saja 
datang dari salah satu daerah yang 
mendapat perhatian khusus. Dir¬ 
inya mengeluhkan sakit flu, batuk 
dan demam ke dokter di salah ru¬ 
mah sakit di Ambon. Pasien terse¬ 
but juga sudah diperiksa, dan dari 
hasil laboratorium menyatakan dia 
hanya demam biasa, dan bukan vi¬ 
rus Corona. 

Dikatakannya, pasien perempuan 
yang tadinya diduga terinfeksi vi¬ 
rus Corona itu diketahui baru tiba 
di Ambon dengan menumpangi 
kapal laut tanggal 26 Januari siang. 
Pada malam hari kedatangannya 
itu, dia mengeluhkan sakit panas, 


atuk dan flu. “Dari pengakuann- 
ya, dia tidak pernah kontak dengan 
turis maupun warga dari negara 
yang terjangkiti. Dan yang pasti, 
dari hasil pemeriksaan laborato¬ 
rium, dia hanya demam biasa dan 
kini sudah pulang ke rumah. Jadi, 
informasi soal ada warga di Ambon 
terinfeksi virus Corona itu hanya 
miss komunikasi. Sampai hari ini, 
Maluku masih aman dan bebas dari 
virus Corona,” tegasnya. 

Sekda menghimbau agar mas¬ 
yarakat jangan cepat panik, dan 
jika menerima informasi seperti 
itu secepatnya melakukan konfir¬ 
masi. Dikatakannya, menganti¬ 
sipasi penyebaran virus Corona, 
Pemerintah Provinsi Maluku sudah 
melakukan rapat koordinasi lintas 
sektor dengan stakeholder terkait, 
dan mengambil langkah-langkah 
antisipatif. 


Langkah-langkah yang sudah 
dilakukan Pemprov Maluku ada¬ 
lah penyampaian surat edaran 
ke Kabupaten/Kota untuk sigap 
menghadapi virus Corona, kes¬ 
iapan Tim Gerak Cepat (TGC) 
Provinsi Maluku, mendirikan 
Posko TGC di Dinas Kesehatan 
Provinsi Maluku di Karpan seka¬ 
ligus menyediakan nomor kontak 
posko untuk layanan publik yakni 
081343143438/081344677079, dan 
penyiapan sarana prasarana Alat 
Pelindung Diri (APD). 

Upaya lain yang sudah dilakukan 
juga adalah distribusi APD ke RS 
rujukan (RSUD dr Haulussy dan 
RS dr. J Latumeten Ambon) oleh 
Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 
sosialisasi pencegahan dan skrin¬ 
ing awal oleh Puskesmas Kota 
Ambon (Dinkes Kota Ambon), 
Pertemuan Lintas Sektor, Kesiapan 
RSUD dr Haulussy sebagai RS ru¬ 
jukan, Skrining di pelabuhan laut 
dan udara , dan pengawasan faktor 
risiko oleh KKP. 

Sementara itu, penyebaran virus 
Corona yang bermula dari kota 
Wuhan, China, menjadi ancaman 
serius bagi dunia. Berdasarkan 
data pada peta pantauan penyeb¬ 
aran virus Corona, sejauh ini ter¬ 
catat sudah 107 orang meninggal 
dunia dan 4.474 orang terinfeksi. 
Sejak pertama kali kali diumum¬ 
kan pada 31 Desember 2019, virus 
Corona kini telah menyebar hing¬ 
ga ke 16 negara di dunia. (P01) 


Wagub Serahkan Santunan Saat Hari K3 


AMBON - Wakil Gubernur Ma¬ 
luku, Barnabas Nathamiel Orno 
menyerahkan santuan kecelakaan 
kepada 3 orang ahli waris yakni, 
Yesaya, (personil alih daya unit BI), 
Lukas Hurlatu (Pelayaran Sumber 

Rejeki Bahari Permai) dan Yan 
Stefanus Pelatta ( Perikanan Nusan¬ 
tara). Masing-masing menerima 
santunan sebesar Rp. 49.929.260, 
152.182.550 dan 30.443.690 serta 
penyerahan Kartu BPJS Kesehatan. 

Penyerahan santunan kecelakaan 
dan kartu BPJS sebagai rangkaian 
kegiatan peringatan Hari Keselamat- 
am dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 
2020 yang dipusatkan di Pelabuhan 
Yos Sudarso, Selasa (28/1). 

Wagub sendiri bertindak sebagai 
inspektur upacara pada peringatan 
Hari K3 ke-50. Pada kesempatan 
tersebut, Wagub menyampaikan 
sambutan Menteri Ketenagaker¬ 
jaan, Ida fauziyah. 

Menurutnya, peringatan Hari K3 
nasional tahun 2020 merupakan 
momentum yang strategis dan 
bersejarah mengingat UU No 1 
Tahun 1970 tentang keselamatan 
kerja telah mencapai usia 50 tahun. 

“Pada usia setengah abad, UU ini 
menghadapi tantangan-tantangan 
baru dalam dunia ketenagakerjaan. 
Salah satunya adalah revolusi in¬ 
dustri,” kata menteri Fauziyah. 

Pemerintah saat ini, kata menteri 
Fauziyah, memiliki tujuh agen¬ 
da prioritas yang tertuang dalam 
RPJMN. Dua di antaranya adalah 
meningkatkan SDM yang berkual¬ 


itas dan berdaya saing serta mem¬ 
perkuat infrastruktur untuk men¬ 
dukung pengembangan ekonomi 
dan pelayanan dasar. 

Dijelaskanya, dalam agenda pen¬ 
ingkatan kualitas SDM, perlu pe¬ 
mahaman K3 yang komprehensif 
bagi SDM di perusahaan guna me¬ 
mastikan dalam melakukan peker¬ 
jaan-pekerjaan yang beresiko dapat 
dilakukan secara aman, yangv 
pada akhirnya dapat menciptakan 
tempat kerja yang aman, nyaman, 
efisien dan produktif. “Dalam 
agenda pembangunan infrastruk¬ 
tur, diarahkan pada infrastruktur 
yang menghubungkan kawasan 
produksi dengan pasar dalam rang¬ 
ka memperluas kesempatan kerja 
dan mengakselerasi nilai tambah 
perekonomiam rakyat,” jelasnya. 

Masih kata menteri Fauziyah, 
program pembangunan tersebut 
harus didukung dengan penerapan 
K3 agar dalam pelaksanaanya tidak 
terjadi kecelakaan dan penyakit 
akibat kerja. 

Dikatakan, penerapan K3 pada 
revolusi 4.0 masih menghadapi 
banyak tantangan, salah satunya 
adalah kesiapan tenaga kerja Indo¬ 
nesia dalam menghadapi digitalisa¬ 
si. Perubahan tersebut, sebut men¬ 
teri Fauziyah, akan menimbulkan 
hilangnya beberapa jenis peker¬ 
jaan dan memunculkan jenis-jenis 
pekerjaan baru dengan pendekatan 
digital dan IT. Fenomena ini, lanjut¬ 
nya, dapat berdampak pada timbul¬ 
nya potensi jenis bahaya baru. (K02) 


Taliabu Masih Butuh Perhatian Pemprov 


BOBONG - Kabupaten Pulau 
Taliabu masih membutuhkan per¬ 
hatian dari Pemerintah Provinsi 
Maluku Utara. Sejauh ini, daerah 
yang dimekarkan pada tahun 2013 
itu minim alokasi anggaran. Hal itu, 
disampaikan Aliong Mus, Bupati 
Pulau Taliabu, begitu disambangi 
kieraha.com, di acara uji kompeten¬ 
si dan penyampaian visi misi caka- 
da, di Ternate, Selasa (14/1). 

Politikus Partai Golkar itu menye¬ 
but, kalau Gubernur Maluku Utara 
Abdul Gani Kasuba, masih menga¬ 
nak tirikan kabupaten tersebut. Se¬ 
bab, dari segi alokasi anggaran yang 
ada hingga saat ini, dari pemerintah 
provinsi ke Pulau Taliabu hanya se¬ 
besar Rp 8 miliar. 

“Padahal, seharusnya ini diberikan 
perhatian, terutama soal alokasi an¬ 
ggaran yang besar dari pemprov un¬ 
tuk pembangunan Taliabu sebagai 


kabupaten yang baru,” ucapnya. 

“Pertanyaan saya, ada apa dengan 
Pulau Taliabu, sehingga gubernur 
masih menganaktirikan kabupaten 
ini, padahal daerah ini juga bagian 
dari Provinsi Maluku Utara. Ha¬ 
rusnya ini lebih diperhatikan, tapi 
sampai sekarang tidak sama sekali,” 
sambungnya. 

Bakal calon bupati Taliabu 2020 
itu bilang, di masa periodenya saat 
ini, Pemda Pulau Taliabu masih 
terus membangun infrastruktur 
jalan lingkar, pendidikan dan kes¬ 
ehatan. “Untuk jalan lingkar in- 
sya Allah pembukaan badan jalan 
sudah selesai 100 persen tahun 
ini, itu kurang lebih 400 kilo me¬ 
ter. Sementara, di bidang pendi¬ 
dikan, kami sudah membangun 
sekitar kurang lebih 300 sekolah 
di seluruh desa di Kabupaten Pu¬ 
lau Taliabu,” tambahnya. (K06) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















MALUKU RAYA 


3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - FEBRUARI 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



voy 

KM SIRIMAU 

KAMIS 

6 Februari 

23.00 WIT 

7 Februari 

02.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIM1KA-AGATS-MERAUKE (PP) 

VOY 02 



SENIN 

17 Februari 

05.00 WIT 

17 Februari 

07.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 

VOY 02 

2 

KM LEUSER 

RABU 

12 Februari 

03.00 WIT 

12 Februari 

05.00 WIT 

TUAL-DOBO-TI M1 KA-AG ATS-M ERAU KE (PP) 

VOY 02 



SABTU 

22 Februari 

09.00 WIT 

22 Februari 

12.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 

VOY 02 

3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

13 Februari 

18.00 WIT 

13 Februari 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 

VOY 04 



KAMIS 

27 Februari 

18.00 WIT 

27 Februari 

22.00 WIT 


VOY 05 



MINGGU 

16 Februari 

18.00 WIT 

16 Februari 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON (PP) 

VOY 04 



MINGGU 

1 Maret 

18.00 WIT 

1 Maret 

22.00 WIT 


VOY 05 


Sinergitas Sektoral Bisa Turunkan Angka Stunting 


JAKARTA - Di hadapan sekira 
1000 orang yang menghadiri pun¬ 
cak peringatan Hari Gizi Nasional 
(HGN) ke-60 di Lapangan Upacara 
Kementerian Kesehatan RI, Sela¬ 
sa (28/1), Duta Parenting Provin¬ 
si Maluku, Widya Murad Ismail, 
diberikan penghormatan oleh Men¬ 
teri Kesehatan, Dr. Terawan Agus 
Putranto, untuk menyampaikan tes¬ 
timoni tentang pengalamannya me¬ 
merangi stunting di daerah Maluku. 

Saat menyampaikan testimoni, 
Widya mengatakan, kasus stunting 
yang ditemukan di Provinsi Malu¬ 
ku sangat tinggi. Berdasarkan Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 
2018, prevalensi stunting di Maluku 
mencapai angka 34 persen. 

“Kondisi ini menjadikan Malu¬ 
ku termasuk daerah rawan dengan 
tingkat stunting yang tinggi, setelah 
Nusa Tenggara Timur,” katanya. 

Menurut Ketua Tim Penggerak 
PKK Provinsi Maluku ini, tinggin¬ 
ya angka kemiskinan merupakan 
akar permasalahan kesehatan dan 
gizi di Maluku, termasuk penye¬ 
bab tingginya kasus stunting. Saat 
turun ke daerah locus stunting, dia 
menemukan banyak tempat tinggal 
yang tidak sehat, masalah perilaku, 
kesadaran dan inisiatif hidup sehat 
yang rendah, dan juga akses terha¬ 
dap pelayanan kesehatan yang ma¬ 
sih rendah. 

“Secara geografis wilayah Maluku 


adalah kepulauan, terdiri dari 1.340 
pulau-pulau dengan luas wilayah 
712.480 Km2, dimana luas laut 92,4 
persen dan hanya 7,6 persen daratan, 
menjadi masalah dan tantangan 
tersendiri. Kondisi ini juga mem¬ 
buat APBD Maluku sangat kecil 
yakni Rp.3,2 Triliun karena formula 
perhitungan Dana Alokasi Umum 
(DAU) hanya mempertimbangkan 
luas daratan. Ini membuat kondisi 
agak memprihatinkan,” ungkapnya. 

Meskipun demikian, kondisi ini 
tidak membuat Widya putus asa. 
Sebagai Duta Parenting dan istri 
Gubernur Maluku, Murad Ismail, 
ia berusaha turun langsung ke de¬ 
sa-desa locus stunting di daerah 
pulau-pulau dan terpencil, untuk 
menyentuh dan mengajak langsung 
masyarakat menerapkan perilaku 
hidup bersih dan sehat. 

Ia menjelaskan bahwa upaya 
melakukan sosialisasi dan edukasi 
stunting ditujukan langsung pada 
lapisan paling bawah tatanan mas¬ 
yarakat, yakni keluarga. Selama 
tahun 2019, dia sudah turun ke 
tiga kabupaten yang menjadi locus 
kasus stunting yakni di desa Kawa 
di Kabupaten Seram Bagian Barat, 
desa Wakua di Kepulauan Aru, ser¬ 
ta desa Piliana dan Mosso di Malu¬ 
ku Tengah. 

“Alhamdulillah, saya menikmati 
dan mensyukuri semua itu. Saya 
bersyukur karena bisa bertemu 


dengan anak-anak dan masyarakat 
di sana, berdialog dengan ibu-ibu 
hamil, melihat anak-anak yang ter¬ 
kena stunting dan gizi buruk, dan 
saya ikut merasakan apa yang mere¬ 
ka rasakan,” ungkapnya. 

Setelah melihat langsung kondisi 
masyarakat, menurut Widya, ka¬ 
sus stunting di Maluku masih bisa 
dicegah karena daerah Maluku 
cukup subur dan kekayaan lautn¬ 
ya berlimpah sehingga kebutuhan 
protein cukup tersedia. Kebutuhan 
akan protein bersumber dari ikan- 
ikan, atau dari umbi-umbian, yang 
mudah ditemukan oleh masyarakat. 

“Kesimpulan saya, tingginya ang¬ 
ka stunting disebabkan karena pola 
hidup masyarakat yang kurang se¬ 
hat. Saya juga menemukan banyak 
sekali remaja putri yang anemia. 
Hal ini berkaitan dengan kondisi 
kesehatan lingkungan yang mem¬ 
buat tingginya penyakit infeksi, dan 
adanya perilaku tidak makan sayur 
yang sudah membudaya,” bebernya. 

Kelemahan lain yang membuat 
kasus stunting cukup tinggi di Ma¬ 
luku, lanjut Widya, karena koordi¬ 
nasi lintas sektor sebelumnya sangat 
lemah. Karena itu, setiap kali men¬ 
gunjungi desa-desa locus stunting, 
dia selalu mengajak para pimpinan 
OPD baik tingkat Provinsi maupun 
Kabupaten dan Kota untuk meli¬ 
hat secara langsung permasalahan 
di masyarakat, dan bersama-sama 


mencari solusinya. 

“Saya yakin dengan koordinasi 
yang semakin baik ini, dan adan¬ 
ya kolaborasi serta sinergitas lintas 
sektor untuk sama-sama peran¬ 
gi stunting, maka kita akan bisa 
menurunkan kasus stunting,” hara¬ 
pnya. 

Untuk akselerasi dan mendorong 
percepatan penurunan angka stunt¬ 
ing, Widya juga melibatkan peran 
serta Ketua Tim Penggerak PKK di 
tingkat Kabupaten dan Kota, dengan 
mengukuhkan 11 Ketua Tim Peng¬ 
gerak PKK sebagai Bunda Parent¬ 
ing di daerahnya masing-masing. 
Atas inisiatifnya bersama Bappeda 
dan Dinas Kesehatan pula, telah 
ditandatangani Komitmen Bersama 
Gubernur dan seluruh Bupati dan 
Walikota se-Provinsi Maluku untuk 
mendorong percepatan penurunan 
kemiskinan dan stunting. 

“Alhamdulillah syukur, seluruh 
kegiatan saya ini sangat didukung 
oleh suami, dan ini menjadi kekua¬ 
tan tersendiri bagi saya untuk terus 
bergerak maju,” ujarnya. 

Rencananya di tahun 2020 ini, Widya 
mengunjungi tiga kabupaten lain yang 
juga tinggi kasus stuntingnya yak¬ 
ni Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Maluku Tenggara, dan Maluku Barat 
Daya. “Saya mengapresiasi apa yang 
sudah dilakukan Ibu Widya, Duta 
Parenting Maluku. Ini bisa menjadi 
contoh buat lainnya,” tandasnya. (P01) 


PKK Ambon dan Allianz Bantu Pengungsi 


Hanubun Hadiri Peresmian Pastori di Rumaat 


AMBON - - Kepedulian terha¬ 
dap sesama dapat diwujudkan da¬ 
lam berbagai aksi. Seperti halnya 
aksi berbagi kasih yang dilakukan 
Tim Penggerak PKK (TP PKK) dan 
Dharma Wanita Persatuan (DWP) 
Kota Ambon beberapa waktu lalu. 

Dengan menggandeng Alli¬ 
anz Kota Ambon, Kamis (23/1), 
TP PKK dan DWP Kota Ambon 
menyerahkan bantuan kepada para 
pengungsi dan korban gempa bumi 
yang berada di beberapa wilayah di 
Kabupaten Maluku Tengah. 

Ketua TP PKK Kota Ambon, Deb- 
bie Louhenapessy pada kesempatan 
itu menjelaskan, bantuan yang dis¬ 
erahkan saat ini, sedianya dilakukan 
pada bulan Oktober lalu. “Namun 
karena kesibukan masing-masing, 
bantuan yang disediakan baru dapat 
diserahkan saat ini,” aku Ketua TP 
PKK. 

Ketua TP PKK menambahkan, 
aksi berbagi kasih dilakukan pada 4 
(empat) lokasi di Kabupaten Malu¬ 
ku Tengah, yakni Suli Banda, Ten- 
ga-tenga, Tial serta Suli. “Semua 
lokasi dibagi sama, mulai dari anak 


usia 0 sampai 6 tahun hingga para 
lansia, dengan harapan, semuanya 
dapat merasakan apa yang kita beri¬ 
kan,” terangnya. 

Bantuan yang diberikan dalam 
bentuk sembako, lanjut Ketua TP 
PKK, merupakan sumbangan dari 
seluruh anggota, baik TP PKK, 
DWP Kota Ambon maupun Alli¬ 
anz. “Kita gunakan sistem baran- 
tang, atau yang lebih dikenal den¬ 
gan istilah patungan dari semua 
anggota yang ada. Semuanya dari 
anggota PKK, Dharma Wanita dan 
Allianz,” ucapnya. 

Selain itu, lanjut Ketua, bantuan 
yang sama juga pernah diserahkan 
TP PKK kepada para pengungsi di 
Tulehu, Waai dan Liang, Kecamatan 
Salahutu Kabupaten Maluku Ten¬ 
gah serta Passo Kecamatan Baguala. 

“Bantuan tersebut sudah kami 
serahkan di tahun 2019 lalu. Be¬ 
sar harapan kami, bantuan yang 
kami serahkan meski sedikit, 
namun dapat dimanfaatkan se¬ 
baik-baiknya demi kelangsungan 
hidup mereka di pengungsian,” 
demikian Ketua TP PKK. (K02) 


LANGGUR - - Bupati Maluku 

Tenggara, M. Thaher Hanubun meng¬ 
hadiri Acara Peresmian Gedung Pas- 
toran Paroki Santo Petrus dan Paulus 
Rumaat, Jumat, (10/1). 

Gedung Pastoran tersebut diresmikan 
oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Am- 
boina, Pastor Beri Rahawarin, mewakili 
Uskup Diosis Amboina. 

Pastor Paroki Rumaat, Pastor Cof 
Weubun mengakui bahwa dalam pros¬ 
es pengerjaan pembangunan gedung 
Pastoran sempat terhenti beberapa 
waktu lamanya, namun umat selalu 
bersama-sama, susah senang memba¬ 
ngun gedung tersebut. 

Bupati Malra, M. Thaher Hanubun 
menyampaikan bahwa Kita percaya 
Tuhan dan Leluhur selalu memberkati 
usaha kita. Pemerintah Daerah sela¬ 
ma ini memberikan perhatian khusus 
untuk memperhatikan Rumah Ibadat. 
Semua ini bukan untuk dipuji, namun 
semuanya hanya semata-mata untuk 
karya dan Kebesaran Tuhan. 

M. Thaher Hanubun kemudian men¬ 
jelaskan bantuan yang diberikan bagi 
rumah-rumah ibadat dan sarana-sara¬ 
na keagamaan. 


Ia juga minta untuk meninggalkan 
perbedaan-perbedaan di masa lalu, 
karena itu merupakan perjuangan un¬ 
tuk menuju kesuksesan. Bupati juga 
menyampaikan terima kasih kepada 
semua masyarakat Malra yang turut 
mendoakan sehingga kerja keras se¬ 
genap unsur membuahkan hasil yang 
baik dengan diakomodir dalam RP- 
JMN 2020 sampai dengan 2024 Pemba¬ 
ngunan Jalan Lingkar Kei Besar dapat 
diselesaikan dengan total anggaran 
lebih dari 1 Triliun. Mudah-mudahan 
nantinya, saudara-saudara kita di Kei 
Besar dapat terlepas dari beban keter¬ 
isolasian yang dialami selama ini. 

Gedung Pastoran tersebut diresmi¬ 
kan langsung oleh Vikaris Jenderal 
Keuskupan Amboina, Pastor Beri Ra¬ 
hawarin. Pada kesempatan tersebut, 
Beliau menyampaikan terima kasih 
kepada Pemda yang memberikan 
bantuan selama proses pembangunan 
dan SDM yang diberikan. Pastor Beri 
mengatakan, kita tidak mungkin suk¬ 
ses terus, namun kita bisa sukses, gagal 
dan sukses lagi. Beliau berpesan, kita 
harus menjadi manusia yang menaruh 
harapan pada iman dan rahmat. (K06) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


NUSA DAN SULA 


NA Harap Warga Sulawesi Selatan Tak Terkena Corona 


MAKASSAR - Sebanyak 238 
Warga Negara Indonesia (WNI) 
berhasil dievakuasi ke tanah air 
dari wabah virus corona baru 
(2019-nCoV) di Wuhan, Tiong¬ 
kok. Heboh merebaknya virus 
corona jenis baru di China dan 
berbagai belahan dunia membuat 
berbagai negara di seluruh dunia 
waspada, berusaha melindungi diri, 
bahkan mengevakuasi warganya 
yang berada di Negeri Tirai Bambu 
tersebut. 

Gubernur Sulsel mengatakan, se¬ 
jauh ini terus dilakukan pengece¬ 
kan dan melakukan evaluasi 
apakah ada yang terjangkit atau 
tidak. “Kita berharap mudah-mu¬ 
dahan tidak (terjangkit), supaya 
bisa kembali ke masyarakat,” kata 
Nurdin Abdullah di acara Open 
House Imlek 2020 di Bambuden 
III, Minggu (2/2). 

Demikian juga saat melepas pe¬ 



serta Long March 20 Km Harla 
NU-94 GP Ansor di Lapangan 
Hertasning Makassar, Nurdin me¬ 
minta doa dari masyarakat Sulsel 
agar dunia bisa keluar dari perso¬ 
alan ini. “Saya meminta doa atas 
cobaan ini, mudah-mudahan kita 
di Indonesia tidak terjangkit virus 
itu,” ucapnya. 

Pemerintah Indonesia sudah 
mengambil beberapa langkah 
strategis untuk mengantisipasi 
penyebaran penyakit ini. Diantara- 
nya, meningkatkan kewaspadaan 
di daerah yang beresiko memiliki 
akses langsung dari dan ke China. 
Disebutkan ada 19 daerah. Makas¬ 
sar bukan daerah yang memiliki 
akses langsung ke China. 

Serta, laboratorium regional in¬ 
fluenza, seperti Unhas dan BBLK 
Makassar juga telah memiliki 
kemampuan untuk konfirma¬ 
si jenis virus corona baru. (P06) 


238 CPNS Gugur Karna Tidak Hadir 


MAKASSAR - Tiga hari Pelak- 
sanaan Tes Seleksi Kompetensi 
Dasar (SKD) bagi Calon Pega¬ 
wai Negeri Sipil (CPNS) di UPT 
Potensi dan Kompetensi Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) 
Provinsi Sulawesi Selatan ber¬ 
jalan baik dan lancar, Kamis 
(30/1). 

Kepala Bidang Perencanaan dan 
Informasi Aparatur Sipil Neg¬ 
ara (ASN) Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) Provinsi Sulsel, 
Taufik Akbar mengatakan, hing¬ 
ga tiga hari pelaksanaan tes SKD 
semuanya berjalan baik dan lan¬ 
car tanpa adanya hambatan. 

“Alhamdulillah hingga hari ke¬ 
tiga tes SKD ini tidak ada ham¬ 
batan mulai jaringan, laptop 
maupun lainnya. Dengan nilai 
Passing grate tertinggi 404 atas 
nama Gusmawan, untuk forma¬ 
si Analisis Penataan Kawasan di 
Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Sulsel,” ungkap Taufik. 

Dia menyebutkan, hingga hari ke¬ 
tiga Tes SKD CPNS sebanyak 238 
orang tidak hadir tanpa keterangan 
sehingga dinyatakan gugur. 


“Selama tiga hari tes SKD se¬ 
banyak 238 orang tidak hadir 
tanpa keterangan dengan rincian 
136 hari pertama,102 orang hari 
kedua sehingga total 238 orang. 
Semuanya lansung otomatis din¬ 
yatakan gugur,” sebutnya. 

Taufik lebih jauh mengatakan 
hingga saat ini belum ada laporan 
CPNS yang sakit, hanya ditemu¬ 
kan beberapa yang terlambat 
dengan berbagai alasan. 

“Sampai saat ini kami belum 
temukan laporan CPNS yang 
sakit, hanya beberapa orang yang 
terlambat. Tapi kami pada prin¬ 
sipnya setelah dimulai tes sudah 
tidak bisa lagi mengikuti ujian,” 
jelasnya. 

“Pengamanan tes SKD bagi 
CPNS melibatkan aparat kepoli¬ 
sian dan Satpol PP Provinsi Sul¬ 
sel, dimana dari proses di lantai 
dasar sudah dilakukan pemer¬ 
iksaan fisik, kemudian masuk 
ke ruang registrasi lantai empat 
dicap di tangan, sehingga keta¬ 
huan yang keluar masuk. Ini juga 
menjadi bagian mengantisipa¬ 
si adanya calo,” tutupnya. (P06) 


Rotasi 629 Pejabat Pemprov Sulsel 

MAKASSAR - Gubernur Sul- Dia menyebutkan, ini bukanlah 


sel, Nurdin Abdullah mengukuh¬ 
kan ratusan pejabat Pemerintah 
Provinsi Sulsel, baik eselon II, 
eselon III maupun IV dan Kepala 
BKKBN Prov Sulsel di Ruang Pola 
Kantor Gubernur, Jumat (31/01). 

Pejabat yang dilantik dan di¬ 
kukuhkan seluruhnya berjum¬ 
lah 629 orang yang terdiri dari 
Eselon II 7 orang, eselon III 194 
orang dan eselon IV 428 orang 
dan Kepala BKKBN Prov Sulsel. 

Gubernur dalam arahannya men¬ 
gaku pengukuhan ini mengiku¬ 
ti nomenklatur yang baru untuk 
melegalkan dan rata-rata masih 
tetap pada posisi yang sebelum¬ 
nya. “Hari ini kita mengukuhkan 
semua pejabat Pemerintah Provin¬ 
si Sulsel sesuai nomenklatur yang 
baru supaya legal dan rata-rata 
masih tetap di tempat yang sama. 


mutasi besar-besaran melainkan han¬ 
ya pengukuhan dan selanjutnya mer¬ 
eka bisa saling berkomunikasi untuk 
bertukar posisi sesuai kesepakatan 
bersama. “Jangan lagi bahasanya mu¬ 
tasi besar-besaran tapi ini penguku¬ 
han dan step berikutnya untuk ber¬ 
komunikasi dan berdiskusi sesama 
OPD, untuk bisa saling bertukar po¬ 
sisi sepanjang persetujuan bersama 
kecuali untuk eselon II, ini sama pola 
saya di Bantaeng,’sebutnya. 

Ia mengaku, dalam menjalankan 
roda pemerintahan semua harus 
dalam suasana kerja yang baik 
dan nyaman. “Kita tidak mau ada 
anggapan kita kirim mata-mata ke 
OPD, ada orangnya pak Gubernur, 
Sekda atau Wakil Gubernur karena 
itu akan membuat kita tidak nya¬ 
man dalam bekerja, sehingga saya 
tidakmausepertiitu,”jelasnya.(P06) 


Peluncuran Bantuan Sembako di Kupang 


KUPANG - Wali Kota Kupang Dr. 
Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH 
secara resmi Launching Program 
Sembako Nasional Tahun 2020 
yang berlangsung di E-Warong 
Suka Maju, Kelurahan Lasiana, Ke¬ 
camatan Kelapa Lima, Jumat (31/1). 

Hal ini Berdasarkan Undang-un¬ 
dang Nomor 13 Tahun 2011 ten¬ 
tang penanganan Fakir Miskin 
Pasal 4 yang menyatakan bahwa 
Fakir Miskin berhak memperoleh 
kecukupan pangan maka Pemer¬ 
intah Pusat dan Daerah memberi¬ 
kan bantuan sosial pangan berupa 
program BPNT yang telah berubah 
nama menjadi Program Bantuan 
Sembako. Penerima bantuan ha¬ 
rus terdaftar dalam Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pro¬ 
gram Penanganan Fakir Miskin dan 
orang tidak mampu Kementerian 
Sosial Republik Indonesia. 

Turut hadir pada kegiatan tersebut, 
Pejabat Sekda Kota Kupang, Ir. Elvi- 
anus Wairata, M.Si, Asisten Manag- 
er BRI, Beny Kaho, Kadivre Bulog 
Provinsi NTT, Eko Pranoto, Kepala 
Dinas Sosial Kota Kupang, Lodywik 
Djungu Lape, S.Sos, Para Camat & 
Lurah se-Kota Kupang, Pengurus 
E-Warong Kube Suka Maju, serta 
Keluarga Penerima Manfaat. 

Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, 
Lodywik Djungu Lape, S.Sos men¬ 
yampaikan bahwa jumlah keluarga 
penerima Program Bantuan Sem¬ 
bako berjumlah 14.448 KPM den¬ 
gan jumlah agen penyalur BRILink 
dan RPK sebanyak 33 agen peny¬ 
alur dan jumlah E-Warong Kube 
untuk Kota Kupang berjumlah 20 
E-Warong Kube yang tersebar di 6 
Kecamatan, serta setiap E-Warong 
Kube melayani sebanyak 250 KPM. 
“Launching Program Bantuan Sem¬ 
bako Tahun 2020 ini diharapkan 
dapat mengurangi beban penge¬ 
luaran KPM melalui pemenuhan 
sebagian kebutuhan pangan, mem¬ 
berikan gizi yang lebih seimbang 
kepada KPM serta memberikan pi¬ 
lihan dan kendali kepada KPM da¬ 
lam memenuhi kebutuhan pangan,” 
jelas Lodywik D. Lape, S.Sos. 


Untuk penyaluran Program Ban¬ 
tuan Sembako dengan Penambah¬ 
an bahan pangan yang dibelanjakan 
oleh KPM selain beras dan telur 
yaitu sumber karbohidrat, sumber 
protein hewani, sumber protein 
nabati dan vitamin serta mineral. 

Kadivre Bulog Provinsi NTT, Eko 
Pranoto, mengucapkan terima kasih 
kepada Bapak Wali Kota yang telah 
sertakan Bulog untuk ikut menye¬ 
diakan beras untuk Program Bantu¬ 
an Sembako Nasional Tahun 2020. 
“Kami berharap bisa dilibatkan 
dalam Program Sembako Daerah, 
kami menyediakan beras fortifikasi 
(beras yang sudah di beri vitamin) 
sebanyak 18 ton untuk menangani 
Stunting,” ujar Eko Pranoto. 

Sementara itu, Wali Kota Kupang, 
Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, 
MH, mengatakan bahwa Launch¬ 
ing Program Sembako Nasional 
untuk membantu masyarakat yang 
tidak beruntung dan menandakan 
bahwa Pemerintah Kota Kupang 
sudah bekerja dengan baik untuk 
membantu masyarakat. “Terima 
kasih kepada Bulog dan BRI sebagai 
penyedia serta penyalur yang telah 
terlibat dalam kegiatan ini. Kami 
punya komitmen untuk membantu 
masyarakat. Untuk itu, saya minta 
Lurah mencatat nama penerima 
bantuan sehingga sembako ini be¬ 
nar-benar sampai ke masyarakat,” 
kata Jefri Riwu Kore. 

Program Bantuan Sembako Nasi¬ 
onal Tahun 2020 dilakukan melalui 
mekanisme uang elektronik meng¬ 
gunakan Kartu Keluarga Sejahtera 
(KKS) sebagai alat pembayaran 
untuk membeli bahan pangan yang 
telah ditentukan dalam program 
sembako di E-Warong dan tidak 
dapat di ambil tunai, tetapi melalui 
penukaran struk senilai Rp 150.000 
dan dapat langsung di tukarkan 
dengan sembako. 

Launching Program Bantuan 
Sembako Nasional Tahun 2020 di 
tandai dengan penyerahan bantuan 
sembako oleh Wali Kota Kupang 
kepada perwakilan dari 667 pener¬ 
ima di Kelurahan Lasiana. (K04) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














TANAH PAPUA 


3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 sfe>L©]l©ninimiIkm 


Sinergi NTT dan Papua Kian Menguat 



JAYAPURA - Gubernur Nusa 
Tenggara Timur (NTT) Viktor 
B. Laiskodat yang tiba di Jayapu¬ 
ra menggunakan jet pribadin¬ 
ya, Jumat (31/1), dijamu makan 
malam dalam balutan suasana adat 
Adonara, di kediaman Sekda Papua 
Hery Dosinaen, Angkasa, Kota Jay¬ 
apura, semalam. 

Tak lupa, sang Gubernur disam¬ 
but Tarian hedung yang merupa¬ 
kan tarian tradisional dalam bu¬ 
daya masyarakat Adonara. Tarian 
itu juga merupakan tari perang 
yang dulunya dibawakan untuk 
menyambut pahlawan yang pulang 
dari medan perang. 

Disela-sela jamuan makan malam 
itu, Sekda Papua menyerahkan 
plakat Pemprov Papua yang ber¬ 
lambang gunung Cartenz. Kehad¬ 
iran Gubernur Laiskodat di tanah 
Papua pun dipandang sangat baik 
untuk kemajuan ekonomi Bumi 
Cenderawasih, sebab merupakan 
pejuang yang terus mengangkat ras 
melanesia diatas NKRI. 

“Malam ini Gubernur NTT hadir 
di Papua. Dimana visi dan misi ba¬ 
pak Gubernur Laikodat untuk ras 
melanesia tentunya kami menyam¬ 


but baik dan sekaligus menyerah¬ 
kan plakat lambang daerah Papua 
gunung cartenz yang sampai hari 
ini emasnya diambil oleh negara 
luar. Kami yakin dan percaya lewat 
satu keturunan satu ras melane¬ 
sia, kita sama-sama bangkit untuk 
meningkatkan ekonomi di Papua. 
Atas nama gubernur dan jajaran 
Pemprov Papua kami serahkan 
plakat ini,” ucap Sekda Hery. 

Sementara Gubernur Laiskodat 
menyampaikan ucapan terima 
kasih tak terhingga kepada Pem¬ 
prov Papua. Dia berharap kerja 
sama dan hubungan baik kedua 
provinsi dapat terus terjaga dalam 
memajukan ras melanesia diatas 
NKRI. 

Diketahui, kedatangan Gubernur 
Victor dalam rangka memenuhi 
undangan pengurus Ikatan Keluar¬ 
ga Flobamora (IKF) Provinsi Papua 
yang akan menggelar ibadah Doa 
Syukur memasuki 2020 pada Sabtu 
(1/2) di GOR Waringin Kotaraja, 
Kota Jayapura. 

Agripa Wally Sekretaris Umum 
IKF Provinsi Papua di Jayapura, 
Jumat, mengatakan ribuan mas¬ 
yarakat Flores, Sumba, Timor, Alor, 


Lembata dan Adonara (Flobamo¬ 
ra) di Provinsi Papua, khususnya 
Kota Jayapura, Kabupaten Jayapu¬ 
ra, Keerom dan Sarmi akan sangat 
antusias menerima kedatangan 
Gubernur NTT serta rombongan. 

Senada dengan Agripa Wally, 
Kristhina Luluporo Ketua Panitia 
Doa Syukur Flobamora menga¬ 


takan kedatangan Gubernur Viktor 
juga merupakan kunjungan penuh 
persaudaraan sebagai sesama mas¬ 
yarakat Melanesia. 

Dimana Gubernur Viktor diren¬ 
canakan membahas rute kapal Pel¬ 
ni langsung dari pelabuhan Kupang 
ke Jayapura maupun sebaliknya 
dengan pemda setempat. (P02) 


Bupati Biak Numfor Serahkan DPA 2020 


RSUD Jayapura Siap hadapi Corona 


BIAK - Sejumlah Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang 
ada dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Biak Numfor telah 
mendapatkan Dokumen Pelaksa¬ 
naan Anggaran (DPA) tahun 2020, 
di Gedung Wanita, Kamis (30/1). 

Penyerahan DPA itu dilakukan 
langsung oleh Bupati Herry A. 
Naap, S.Si.,M.Pd dan hanya OPD 
yang telah melengkapi SPJ berhak 
mendapatkan DPA tahun 2020, 
sementara OPD yang belum leng¬ 
kap dipending atau ditunda pem¬ 
beriannya hingga dengan SPJ ta¬ 
hun 2019 telah dilengkapi. 

Bupati Herry Ario Naap, S. 
Si.,M.Pd mengatakan dengan 
penyerahan DPA itu maka di¬ 
harapkan semua program wajib 
direaliasikan secapatnya di lapan¬ 
gan. Sementara OPD yang belum 
mendapatkan DPA dengan tegas 
diminta supay segera melang- 
kapi sejumlah kekurangan dari 
SPJ-nya. “Jadi selama SPJ belum 
dilengkapi maka OPD terkait ti¬ 
dak boleh mendapatkan DPA, 
karenanya segera lengkapi SPJ 
itu,” ujar Bupati. 

Adapun beberapa OPD yang se¬ 
cara simbolis telah merima DPA 
masing-masing Dinas Kelautan 
dan Perikanan, Dinas Perumahan 
dan Pemungkiman, Distrik Biak 
Kota dan beberapa OPD lainnya. 
Sedangkan OPD lainnya khusus¬ 
nya yang belum menyelesaikan 
laporan pertanggumgjawaban ta¬ 
hun lalu belum bisa mendapatkan 
DPA tersbut. 

Dalam kesempatan itu Bupati 
Herry A. Naap kembali meng¬ 
ingatkan kepada masing-mas¬ 
ing pimpinan OPD supaya tetap 
membangun komunikasi dan 
koordinasi, membagikan DPA ke- 
masing-masing pejabatnya min- L 


imal ditingkat pejabat eselon III 
sehingga juga dapat mengetahui 
semua program di bidangnya. 

“Tidak boleh ada Kepala Dinas 
atau pimpinan OPD yang meny¬ 
impan DPA, harus diketahui 
bawahannya, Kabid atau pejabat 
lainnya juga harus tahu. Bagaima¬ 
na kita berbicara trasparansi, 
reformasi terhadap pengelolaan 
tata pemerintahan dan keuangan 
kalau DPA saja disembunyi mati, 
semua harus transparan,” imbuh 
Bupati. 

Dalam kesempatan itu juga Bu¬ 
pati kembali secara tegas meng¬ 
ingatkan kepada masing-masing 
pimpinan OPD dan bendahara 
supaya memperhatikan pertang¬ 
gungjawaban penggunaan angga¬ 
ran dengan baik dan tepat waktu. 
Transparansi anggaran ditegas¬ 
kan pula menjadi perhatian serius 
dimasing-masing OPD. 

Sekedar diketahui, pendapatan 
daerah di APBD tahun 2020 sebe¬ 
sar Rp. 1.349.697.225.940,65 (Rp. 
1,34 triliun). Jumlah pendapatan 
daerah sebesar itu masing-mas¬ 
ing bersumber dari PAD sebe¬ 
sar Rp. 143.213.241.353,36, lalu 
dana perimbangan sebesar Rp. 
913.732.826.000,00 dan lain-lain 
pendapatan yang sah sebesar 
Rp. 292.751.158.587,29. (K30) 


JAYAPURA - Dinas Kesehatan 
Provinsi Papua bergerak cepat 
menggelar serangkaian rapat koor¬ 
dinasi pencegahan penyebaran vi¬ 
rus Corona atau Novel Coronavi- 
rus (nCoV) dari Wuhan, China ke 
Bumi Cenderawasih. 

Sekretaris Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Papua dr. Silwanus Sumule 
memastikan hasil rapat koordinasi 
dengan pihak terkait itu menyepa¬ 
kati sistem rujukan tertinggi untuk 
penanganan virus tersebut, yakni 
RSUD Jayapura, di wilayah Provinsi 
Papua. “Sementara apabila kapasitas 
tidak mencukupi, fungsi penyanggah 
terbatas dilaksanakan oleh RSUD 
Abepura yang di-back up oleh 5 RSU 
di Kota dan RSUD Rujukan Regional 
Mamta yaitu RSUD Yowari,” terang 
dia di Jayapura, Kamis. 

Ia juga menjelaskan status Ke¬ 
daruratan Kesehatan Masyarakat 
(KKM) 2019-nCoV secara lisan 
ditetapkan pada tahap kesiapsiag- 
aan penanganan PIE (Penyakit In¬ 
feksi Emerging) yang akan segera- 
diterbitkan secara formal melalui 
SK Gubernur Papua. 


JAYAPURA - Pemerintah Provinsi 
Papua kembali menjajaki kerja sama 
dengan salah satu Perguruan Tinggi 
di Skotlandia. Hal tersebut terung¬ 
kap dalam hasil pembicaraan den¬ 
gan delegasi Universitas Aberdeen, 
Skotlandia dalam rangka menjajaki 
kerjasama dalam dunia pendidikan. 

Pertemuan berlangsung di ruang 
kerja Kepala BPSDM Papua, Kamis 
(30/1). “Pada intinya pertemuan 
ini membahas kerjasama dalam 
dunia pendidikan serta membuka 
kesempatan serta peluang kepada 
pelajar anak asli Papua untuk bisa 
menimba ilmu disana,” kata Kepala 
Badan Pemberdayaan Sumber Daya 


Dengan demikian, guna meng¬ 
hindari keresahan di tengah mas¬ 
yarakat, hak publikasi resmi status 
KKM dan penanganan kasus ter¬ 
batas pada yang dimandatkan da¬ 
lam SK Gubernur nanti. “Dalam 
artian, Publikasi umum dan edukasi 
dilakukan tersistem dan mengacu 
pada sumber resmi dari Kemente- 
rian Kesehatan (Kemenkes) RI dan 
Dinkes Provinsi Papua”. “Hal ini 
untuk menghindari adanya pem¬ 
beritaan bohong atau hoax. Yang 
berarti semua publikasi di luar itu 
dinyatakan sebagai berita bohong 
atau Hoax,” ucap ia. 

Sebelumnya, Sekretaris Daer¬ 
ah (Sekda) Provinsi Papua Hery 
Dosinaen menginstruksikan Di¬ 
nas Kesehatan segera melakukan 
pencegahan penyebaran virus 
yang telah menyebabkan sejumlah 
orang di berbagai negara mening¬ 
gal dunia. Kendati belum memiliki 
pimpinan definitif, Sekda mengim¬ 
bau staf dinas kesehatan yang 
ada segera mengkoordinasikan 
upaya pencegahan terhadap 
penyebaran virus tersebut. (P02) 


Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, 
Aryoko A.F Rumaropen. 

Sementara tu delegasi Universitas 
Aberdeen yang hadir, yakni Wakil 
Rektor University of Aberdeen 
(Skotlandia) ,Prof Richard Wells, 
Dominic Milne, Senior Strategic 
Relationship and Sponsor Manager 
serta Brook Ross, MA, MBA, Man- 
aging Director, Indonesia Education 
Partnerships. 

Brook W Roos, perwakilan Uni¬ 
versitas Aberdeen mengaku be¬ 
gitu antusias dan respek dengan 
Pemerintah Provinsi Papua yang 
merespon baik peluang bekerjasa- 
ma dalam dunia pendidikan. (P02) 




Pelajar Papua Ditawar Kuliah di Aberdeen 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










08 lltLelemiiku 


3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Gilang Raup Untung Bermodal Rp200 Ribu 



menjalani usaha tak lantas mem- Gilang bercerita, di penghu- 
buat seorang Ikhtiary Gilang, jung 2014 lalu menjalani bisnis 
warga Bekasi putus asa. Justru, usaha bakso. Kala itu, ia memili- 
dari kegagalan itu Gilang kini bisa ki lima gerobak yang dijalankan 
menjalankan bisnis dengan omzet oleh pegawainya. Tak main-main, 
di atas Rp 20 juta sebulan dengan modal yang ia keluarkan untuk 
menjual cemilan soes kering ber- menjalankan saat itu sampai Rp 60 


juta yang berasal dari modal pa¬ 
tungan rekannya. Namun, bisnis 
itu hanya berjalan tiga bulan. 

“Saya usaha bakso dengan mod¬ 
al kurang lebih Rp 60 juta sampai 
Rp 70 juta, dan itu nggak sampai 3 
bulan collapse semuanya,” katanya 
pada Kamis lalu (30/1). 

Hingga akhirnya, hanya tersisa 
uang Rp 100 ribu di genggaman 
Gilang. Tapi, Gilang memang se¬ 
dari kecil ingin mandiri dan ingin 
hidup dari berbisnis. Ia tetap ber¬ 
niat bisnis walaupun sudah gagal. 

Di saat bersamaan, Gilang yang 
juga memiliki rekan dalam kondi¬ 
si sulit karena diberhentikan oleh 
kantornya. Teman Gilang, yang 
juga penyandang modal usaha 
bakso juga punya uang Rp 100 
ribu. 

“Akhirnya ya udah gue (saya) pu¬ 
nya Rp 100 ribu, dia punya Rp 100 
ribu, usaha apa ya,” katanya. 

Dari modal Rp 200 ribu itu, ia 
pun cari barang untuk diputar 
menjadi uang. Kebetulan, saat itu 
jajanan soes kering booming di 
kantor salah seorang temannya. Ia 
pun mencari penjual soes kering 
itu dan ia jual lagi dengan brand 
miliknya. 

“Awalnya jualan dari toples, kita 
beli kiloan masukin toples di- 
jualin kantor bapak, ibu, ternyata 
lama-lama peminatnya banyak,” 
terangnya. “Sebulan usaha, saya 
coba cari bosnya yang punya 


pabrik, dan saya ajak kerja sama 
dia, kebetulan dia mau ketemu 
sama saya, akhirnya saya dikasih 
jalan, ya udah kami pakai brand 
kami sendiri,” paparnya. 

Bisnis Gilang pun terus berkem¬ 
bang sampai sekarang. Ia kini 
menggandeng produsen soes 
kering lain untuk menjalankan 
Breakday. 

Bisnis yang mulanya hanya 
mampu menjual kurang dari 100 
item per bulannya, kini melesat 
lebih 1.000 item tiap bulan. 

Pemasaran yang mulanya 
melalui online di Instagram @ 
breakdaysnack, kini merambah 
ke offline di pusat oleh-oleh. Bah¬ 
kan, ia mendapat kesempatan dari 
pemerintah untuk study banding 
ke China dan mengekspor perta¬ 
ma kalinya di negara Tirai Bambu 
tersebut. 

Jajanan yang dijual dengan harga 
Rp 17 ribu sampai Rp 24 ribu ini 
mampu menghasilkan omzet di 
atas Rp 20 juta. 

“(Omzet di atas Rp 20 juta?) In- 
syaallah,” katanya. 

Gilang tak ingin sukses sendiri. 
Dirinya pun juga membuka ke¬ 
mitraan untuk menjadi reseller 
atau agen. Untuk bermitra den¬ 
gannya, cukup menghubungi 
admin di Instagram Breakday. 
“Nanti admin akan menjelaskan 
ada yang reseller, menjadi agen, 
biasanya gitu,” ujarnya.. (DTK) 


MENDATAR 

I. Pembina para atlet. 5. Mencuci rambut. 
8. Gelombang. 10. Usaha bercocok tanam. 

II. Penutup kepala. 13. Penjaga gawang. 

15. Akronim Orde Lama. 16. Logam yang keras. 
17. Sedih dan pilu. 18. Hanyut semakin jauh. 
19. Irisan daging bakar. 21. Balik: merk alroji. 

23. Nyeri pada tulang. 25. Penumbang Orde 
Lama. 26. Bedungan sungai Nil. 31. Ujian un¬ 
tuk mengetahui kemampan murid. 30. Bergil¬ 
ir dalam bertugas. 31. Keturunan campuran. 
32. Ibukota Maluku. 34. Beras masak. 35. Satu¬ 
an ukuran kecepatan kapal. 36. Induk binatang. 
37. Jelas kelihatan. 38. Mahir benar. 40. Tidak 
bernoda. 41. Kereta api (Inggris). 43. Perasaan 
hati. 45. Orang ahli pembuat keris. 46. Bau-bau¬ 
an. 48. Lapisan udara yang melingkupi bumi. 
49. Manusia perorangan. 

MENURUN 

1. Seimbang. 2. Pukulan melambung bulutan¬ 
gkis. 3. Tempat air. 4. Kalbu. 5. Kaca pembesar, 
6. Makna. 7. Semangat. 9. Ahli yang diperban¬ 
tukan di kedutaan. 12. Meminta supaya datang. 
13. Candi di Jawa Tengah. 14. Pernikahan. 

16. Omong kosong. 20. Jiwa dalam keadaan 
manusia lanir yang belum dipengaruhi oleh dun¬ 
ia luar (asing). 22. Panggilan kepada laki-laki. 

24. Pemberian ajaran/doktrin secara mendalam 
dan sempit. 27. Tandu. 28. Tempat yang leb¬ 
ih tinggi. 29. Penjatahan. 33. Berukuran kecil. 
35. Tidak halus. 36. Perempuan. 39. Adu kece¬ 
patan. 42. Serabut enau. 43. Bicara; ngoceh. 
44. Baru saja. 47. Pendamping opa. 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















































































































































































ANEKA RAGAM 


3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


09 jfcLelemukii 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 


FILOMINO #026 


KANGPHO $ DRAWA ... 

Kangpho: Kangguru Pohon Mantel Emas | Drawa: Burung Cenderawasih 



1 




1 







4 

1 


1 

6 


7 


5 



4 

1 



3 



1 


1 



1 



7 

1 

1 




S 


1 



1 



6 


3 

8 


S 


5 





1 





7 






9 


6 


1 


1 



t 




3 

1 







6 

3 

1 

4 


1 



1 

4 

1 



1 







5 



Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


Ayo, dukung pekan olahraga terbesar Indonesia 
—=_ bareng Kangpho & Drawa! - 


^Kolibri 




1 


3 



4 




3 






1 

7 

9 


5 



7 



6 


5 



8 





8 


4 




2 


3 





4 



6 


4 



2 



6 


1 

7 

6 






2 




1 



9 


7 



Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit dan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9*9 
yang terdiri dari 9 kotak 3*3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


Believe /t or JVbt/* 


<3KAf E&OARt>S 

INI NOttWAV 

eetweeN 

\978 ANt> \9&2> f 



W6Re /NVENTep 

. &BFORE 


exi sreo. 


D s*.'il>u;ed b, A-ici*w«, ror UI-S. 


VoiU 

& JAC^osi-3? r^or: 

% VW TO RcMO'jeC? £%QN\ 

WOULDN'f e-TOp / 

2D2C R pley Er tiJ't.i mimmu Inc. | - 3 0 


Ripley’s--Percaya atau Tidak! 

“Papanseluncur pernah dilarang di Norwegia diantara tahun 1978 hingga 1989.” 

“Mesin Slot telah diciptakan jauh sebelum Kota Judi Las Vegas didirikan.” 

“Burung Kakatua peliharaan selebritis Andrew Jackson yang sangat disayangin¬ 
ya sempat dijauhkan saat penguburan Jackson. Hal ini dilakukan karena hewan 
tersebut tak berhenti mengeluarkan kata-kata buruk.” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















































































lo lltLelemukii 


i okowi Tinjau 
"asilitas YIA 

Presiden Joko Widodo meninjau fasil¬ 
itas Bandara Internasional Yogyakarta 
atau Yogyakarta International Airport 
(YIA) di Kabupaten Kulon Progo, pada 
Jumat, 31 Januari 2020. Selain detail 
pekerjaan yang dinilainya bagus, Presi¬ 
den juga mengapresiasi kecepatan pem¬ 
bangunan bandara tersebut. 

“Ya ini pekerjaan besar yang disele¬ 
saikan dalam waktu yang sangat sing¬ 
kat, kurang lebih 20 bulan, bangunan, 
runway sebesar ini. Sangat besar 
sekali karena bangunannya sendiri 
ada 219.000 meter persegi, bayang¬ 
kan. Saya tadi melihat dengan Ngarso 
Dalem (Gubernur DIY) secara detail 
pekerjaannya bagus dan ini dikerja¬ 
kan oleh BUMN kita,” kata Presiden. 

“Yang perlu saya sampaikan, kece¬ 
patan dalam membangun ini patut 
diapresiasi, 20 bulan itu bukan waktu 
yang lama, pendek banget, tapi bisa 
dikerjakan,” kata Presiden. 

Kepala Negara berharap, dengan 
adanya bandara baru tersebut kece¬ 
patan pelayanan penerbangan bisa 
meningkat. Lalu lintas pesawat serta 
penumpang juga diharapkan akan 
meningkat. “Ya semua bandara kita 
ingin pelayanan yang cepat, kecepa¬ 
tan, sehingga traffic-nya itu semakin 
padat. Kita ini kan semua bandara 
kan arahnya kita kan ke traffic. Se¬ 
makin banyak traffic, itu yang kita 
mau. Semua bandara itu orientasinya 
akan ke sana sehingga pelayanan dan 
Service yang cepat itu adalah menja¬ 
di kunci,” kata Presiden. 

Dengan lahan terminal selu¬ 
as 219.000 meter persegi, YIA 
diperkirakan akan mampu menam¬ 
pung hingga 20 juta penumpang per 
tahun. Sementara Bandara Internasi¬ 
onal Adisucipto yang selama ini di¬ 
gunakan memiliki luas 17.136 meter 
persegi dan hanya mampu menam¬ 
pung 1,7 juta penumpang per tahun. 

“Jadi hitung-hitungan yang ada di 
sini sekarang penumpang 8,4 juta 
per tahun. Kapasitas ini 20 juta. Ada 
sebuah kelonggaran yang sangat be¬ 
sar, kurang lebih 11 juta kelonggaran 
kapasitas. Sehingga itu yang harus 
diarahkan agar penerbangan-pen¬ 
erbangan baru, slot-slot diberikan 
kepada penerbangan yang membawa 
turis sebanyak-banyaknya ke Yogya¬ 
karta dan sekitarnya,” kata Presiden. 

YIA sendiri ditargetkan akan 
beroperasi secara penuh pada 29 
Maret 2020. Nantinya, seluruh pe¬ 
nerbangan di Bandara Adisucipto 
akan dialihkan ke YIA, kecuali pe¬ 
nerbangan berjadwal dan tidak ber¬ 
jadwal yang menggunakan pesawat 
propeller/baling-baling, serta pener¬ 
bangan VIP menggunakan pesawat 



3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


“Ya, seluruhnya nanti. Jadi di Maret 
akhir, (tanggal) 29, kita harapkan su¬ 
dah digeser ke sini (YIA) semuanya. 
Di sana (Adisucipto) disisakan han¬ 
ya untuk pesawat baling-baling,” kata 
Presiden. 

Turut mendampingi Presiden saat 
meninjau YIA antara lain, Menteri 
Perhubungan Budi Karya Suma- 
di, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Basuki Had- 
imuljono, Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Wishnutama Ku- 
subandio, Menteri Sekretaris Negara 
Pratikno, dan Gubernur Yogyakarta 
Hamengkubuwana X. (R01) 

Warga California 
Didenda Eksploitasi Harimau 

Seorang laki-laki California dinya¬ 
takan bersalah memiliki seekor anak 
harimau secara ilegal. Anak harimau 
itu sempat tampil dalam sebuah vid¬ 
eo dengan bintang YouTube kontro¬ 
versial Logan Paul. 

Nicholas Perkins, 33, dijatuhi masa 
percobaan tiga tahun, diperintahkan 
membayar denda hampir 6.000 dolar 
dan biaya dokter hewan 52.000 dolar 
setelah harimau itu disita pada No¬ 
vember 2017, kata pengacara kota 
Los Angeles Mike Feuer. 

Perkins juga diperintahkan mengh¬ 
adiri kelas selama 16 jam mengenai 
kekejian terhadap binatang. Dia juga 
diminta untuk bekerja sama dalam 
penyelidikan mengenai siapa yang 
membiakkan dan menjual harimau 
bernama Neil itu. “Kita tidak boleh 
membiarkan hewan apapun diek¬ 
sploitasi,” kata Feuer kepada The Los 
Angeles Times pekan ini. 

Para penyelidik Departemen Peri¬ 
kanan dan Satwa Liar California men¬ 
getahui lokasi Neil setelah diberitahu 
tentang sebuah unggahan di Insta- 
gram yang memperlihatkan seorang 
model berpose dengan seekor anak 
harimau, dan setelah Logan Paul me- 
ngunggah sebuah video dimana dia 
memperkenalkan anjingnya kepada 
harimau yang sama. Kedua hewan 
itu tampak takut dan harimau itu 
mengeluarkan suara yang menanda¬ 
kan keadaan tidak nyaman. 

Perkins didakwa memiliki anak 
harimau secara ilegal dan mem¬ 
perlakukannya dengan tidak layak 
setelah para penyelidik menggeledah 
rumahnya dan menemukan hewan 
itu dalam kondisi mengenaskan. 
Neil kemudian dirawat di America s 
Teaching Zoo, sebuah program pela¬ 
tihan hewan eksotik, di Moorpark 
College, dekat Los Angeles. 

Jaksa tadinya menduga Perkins 
memperoleh harimau itu dari ped¬ 
agang luar negara bagian. Namun 
penyelidik belum memastikan 
bagaimana hewan itu bisa jatuh ke 
tangannya. (VOA) 

Nintendo Untung Akhir 
Tahun 2019 

Perusahaan pembuat video game- 
Jepang, Nintendo Co membukukan 
keuntungan sebesar 29 persen pada 
kuartal keempat. Lonjakan keuntun¬ 
gan itu didapat dari adanya permint¬ 
aan yang kuat terhadap konsol Nin¬ 
tendo Switch pada musim belanja 
akhir tahun. 

Total keuntungan perusahaan yang 
berbasis di Kyoto ini mencapai 134 
miliar yen atau 1.2 miliar dolar pada 


bulan Oktober hingga Desember 2019, 
naik dari angka 104 miliar yen pada 
periode yang sama tahun sebelumnya. 

Hasil penjualan konsol Nintendo 
Switch melampaui perkiraan, men¬ 
jadi 19.5 juta buah, yang sebelum¬ 
nya diproyeksikan sebanyak 18 juta 
buah. Nintendo Switch adalah mesin 
game hibrida yang dapat dimainkan 
sebagai konsol dan tablet. Penjualan 
konsol Switch mencapai lebih dari 52 
juta buah sejak diluncurkan sekitar 
tiga tahun lalu. 

Angka itu juga termasuk Switch 
Lite yang diluncurkan pada Septem¬ 
ber lalu, yang bentuknya ringkas, 
ringan dan dirancang untuk dimain¬ 
kan saat berpergian. 

Laporan keuangan itu juga men¬ 
gatakan, penjualan konsol Ninten¬ 
do Switch yang mulai dilakukan 
di China beberapa waktu lalu, ikut 
meningkatkan pendapatan tersebut. 

Nintendo juga memperluas bisnisn¬ 
ya ke bidang lain, yaitu membuka 
toko Nintendo di Tokyo pada tahun 
2019 dan taman bermain Nintendo 
di Universal Studios di Osaka, Jepang 
yang akan dibuka tahun ini. (VOA) 

AS Perkuat Hak Berdoa 
Di Sekolah Negeri 

Di ruang-ruang kelas sekolah neg¬ 
eri Amerika, siswa tidak diwajib¬ 
kan untuk berdoa. Ini dimulai pada 
tahun 1962, setelah Mahkamah 
Agung memutuskan bahwa doa yang 
didukung sekolah melanggar laran¬ 
gan konstitusi mengenai penetapan 
suatu agama resmi. 

Tetapi para siswa dapat berdoa di 
halaman sekolah jika mereka memi¬ 
lih demikian, baik secara perseoran¬ 
gan maupun berkelompok. 

Pada Hari Kebebasan Beragama 
Nasional tahun ini, pemerintahan 
Trump merilis suatu pedoman yang 
menguraikan “perlindungan konsti¬ 
tusional untuk berdoa dan ekspresi 
keagamaan di sekolah-sekolah neg¬ 
eri.” “Kalian memiliki hak untuk ber¬ 
doa. Dan ini merupakan hak yang 
sangat penting dan kuat,” kata Pres¬ 
iden Donald Trump. 

Dikelilingi para siswa, yang 
menurut para pejabat, telah men¬ 
galami diskriminasi keagamaan, 
presiden Trump mengulangi tudu¬ 
han bahwa partai Demokrat yang 
beroposisi melancarkan perang terh¬ 
adap orang-orang beriman. 

“Ada impuls totaliter yang kian 
berkembang di kalangan ekstrem 
kiri yang ingin menghukum, mem¬ 
batasi dan bahkan melarang ekspresi 
keagamaan,” kata Trump. 

Pemerintah menyatakan pedoman 
itu akan membantu kemampuan ses¬ 
eorang untuk mengajukan pengad¬ 
uan jika mereka dilarang berpartisi¬ 
pasi untuk mengemukakan ekspresi 
keagamaan yang dilindungi. 

Tampaknya tidak ada yang berubah 
dari undang-undang atau peraturan 
yang berlaku sekarang. 

Namun Departemen Pendidikan 
mengusulkan regulasi dan pedoman 
tambahan, termasuk regulasi yang 
menetapkan bahwa “lembaga pendi¬ 
dikan negeri yang lebih tinggi tidak 
dapat menghalangi kelompok keag¬ 
amaan siswa mendapatkan manfaat, 
hak-hak istimewa serta hak-hak 
lain yang diperoleh kelompok siswa 
sekuler,” kata seorang pejabat senior. 


“Ini adalah mekanisme yang sudah 
ada. Saya pikir presiden sedang be¬ 
rusaha menarik perhatian pada fak¬ 
ta bahwa ini adalah hari keagamaan 
nasional. Saya pikir juga presiden be¬ 
rusaha menarik pendukung intinya,” 
kata Quardricos Driskell, profesor 
kajian agama dan politik di Sekolah 
Pascasarjana bidang Manajemen Poli- 
tikdi George Washington University. 

Trump telah membuat kebebasan 
beragama sebagai isu khasnya dalam 
kebijakan dalam dan luar negeri, an¬ 
tara lain dengan menetapkan suatu 
Hari Kebebasan Beragama dan men¬ 
garahkan Departemen Luar Negeri 
agar menyelenggarakan acara tahu¬ 
nan di tingkat menteri untuk mema¬ 
jukan kebebasan beragama. (VOA) 

Perempuan Pakistan 
Semangat Main Bola 

Di sebuah lingkungan miskin 
di Karachi, kota terbesar di Paki¬ 
stan,para perempuan muda begitu 
bersemangat bermain sepak bola, 
meskipun tidak disetujui oleh kelu¬ 
arga dan masyarakat mereka sendiri. 
Tetapi perempuan muda itu masih 
ragu tentang masa depan mereka da¬ 
lam bidang olahraga. 

Melihat mereka berlatih pada sore 
yang cerah, sulit membayangkan 
tantangan yang harus dihadapi ga¬ 
dis-gadis muda itu untuk berada di 
sini. Mahnoor Muhammad, seorang 
kapten sepakbola yang berasal dari 
Lyari, Karachi, mengatakan anak 
perempuan di daerahnya dilarang 
bermain sepakbola. 

“Saya harus menghadapi tentangan 
yang berat. Keluarga saya memberi 
tahu saya, anak perempuan tidak 
boleh bermain sepakbola. Saya bersi¬ 
keras meyakinkan keluarga saya. Se¬ 
karang, setelah melihat saya menjadi 
kapten tim, mereka perlahan-lahan 
mulai mengubah pikiran mereka,” 
kata Mahnoor Muhammad. 

Para perempuan muda ini anggota 
sebuah klub sepakbola lokal berna¬ 
ma Jafa Academy di lingkungan ber¬ 
penghasilan rendah Lyari di Karachi. 

Ini adalah salah satu dari banyak 
klub sepakbola swasta serupa untuk 
anak perempuan di Pakistan. Meski¬ 
pun terdaftar dalam federasi sepak¬ 
bola nasional, klub ini tidak mener¬ 
ima dana. Para pelatihnya adalah 
sukarelawan. Peralatannya disum¬ 
bangkan oleh orang-orang kaya. 

Selain mendapattentangan sosial, 
banyak dari gadis-gadis ini meng¬ 
hadapi kondisi keuangan yang sulit 
di rumah. Sebagian dipaksa untuk 
menyerah pada keadaan, meskipun 
mereka bersemangat dan berbakat. 

“Salah satu pemain hebat kami, 
yang dulu bermain di tengah, dan 
sebagai wakil kapten tim, tidak ber¬ 
sama kami lagi karena keluargan¬ 
ya tidak mendukungnya bermain 
sepakbola. Ibunya buta dan sauda¬ 
ra-saudaranya ingin dia tinggal di 
rumah saja. Pemain kami lainny- 
ayang hebat, yang dulu bermain di 
garis depan, sekarang harus beker¬ 
ja mencari nafkah setelah ayahnya 
meninggal,” kata Maikaan Baloch. 

Mereka yang berhasil melawan 
arus dan mengikuti hasrat mereka 
mengeluh karena hanya mendapat 
sedikit bantuan resmi. Walaupun 
Pakistan mempunyai tim sepakbola 
perempuan nasional, Pakistan men- 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












ANTAR BANGSA 


3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


derita karena kurangnya sumber 
daya dan semangat. 

Gadis-gadis muda ini mengatakan 
walaupun mereka berhasil meyak¬ 
inkan keluarga mereka untuk mem¬ 
bolehkan mereka bermain, mereka 
merasa tidak yakin bahwa mereka 
punya masa depan dalam bidang 
olahraga. (VOA) 

Perawat Pemorfin Bayi 
Ditangkap Polisi 

Seorang perawat di sebuah rumah 
sakit Jerman ditangkap atas du¬ 
gaan memberikan morfin kepada 
lima bayi baru lahir. Kelima bayi itu 
kemudian didapati staf rumah sakit 
mengalami kesulitan bernapas yang 
mengancam jiwa mereka, sebut be¬ 
berapa pejabat hari Kamis (30/1). 

Kelima bayi di University Hospital 
di Ulm, kota di bagian barat daya itu 
mengalami gangguan pernapasan 
pada saat yang hampir bersamaan 
pada 20 Desember pagi. Staf rumah 
sakit segera bertindak dan menurut 
para pejabat, bayi-bayi yang beru¬ 
sia antara satu hari dan satu bulan 
ketika itu, diperkirakan tidak akan 
mengalami kerusakan permanen 
pada kesehatan mereka. 

Rumah sakit kemudian mene¬ 
mukan jejak morfin dalam urine 
bayi-bayi tersebut dan melaporkan 
kepada polisi. Para penyelidik meny¬ 
impulkan obat penghilang rasa sakit 
yang kuat itu pastinya diberikan pada 
giliran kerja malam tanggal 20 De¬ 
sember dan kemudian menanyai staf 
medis yang bertugas saat itu. 

Jarum suntik yang tampaknya 
mengandung ASI ditemukan dalam 
loker milik salah seorang perawat, 
ungkap jaksa penuntut Christof 
Lehr kepada wartawan. Beberapa 
tes menyimpulkan cairan tersebut 
mengandung morfin. 

Perawat yang berusia muda itu 
ditahan. Lehr mengemukakan per¬ 
awat itu menyangkal pemberian 
morfin kepada bayi-bayi tersebut. 
Christof menambahkan hakim 
kemudian memerintahkan perawat 
tersebut ditahan sambil menunggu 
dikenakannya tuduhan atas kemu¬ 
ngkinan percobaan pembunuhan. 
(VOA) 

Akademi Drone dan 
Data di Afrika 

Karen Asaba mengembangkan 
minat dalam teknologi drone di 
Uganda Flying Labs, sebuah pusat 
pemetaan dan pengumpulan data 
dengan drone.Sebagai mahasiswa di 
African Drone and Data Academy 
ini, dia belajar bagaimana memba¬ 
ngun drone. “Saat ini kami belajar 
bagaimana merakit drone dari awal 
dan mempertimbangkan beratnya, 
gravitasi, GPS, dan semua elektron¬ 
ik dalam pembuatan drone,” kata 
Karen Asaba. 

Asaba adalah satu dari 26 siswa 
dari Afrika dalam kursus tiga bulan 
di akademi untuk belajar memban¬ 
gun dan mengemudikan drone ini. 

UNICEF mensponsori program ini 
dan tahun ini Akademi ini berharap 
dapat melatih 150 siswa. 

Kata UNICEF, akademi ini akan 
menggalakkan penggunaan drone 
untuk pembangunan dan tujuan ke¬ 
manusiaan. “Misalnya, mentranspor 
pasokan medis ke daerah terpen¬ 


cil atau sampel secara cepat. Kami 
juga bekerja dengan dinas kesiagaan 
darurat dan penanggapan karena 
dengan foto dan data drone, Anda 
bisa meramalkan dimana akan ter¬ 
jadi banjir,” kata Rudolf Schwenk, 
Wakil UNICEF di Malawi. 

Kursus drone ini dikembangkan 
oleh Virginia Polytechnic Institute 
and State University, atau yang lebih 
dikenal sebagai Virginia Tech. 

“Kami menyusun tiga modul da¬ 
lam program ini.Mereka belajar 
logistik drone, teknologi drone seh¬ 
ingga mereka menjadi sangat akrab 
dengan drone, tidak hanya untuk 
mengemudikannya, tetapi juga 
mengoperasikan dan memelihara 
drone,” kata Kevin Kochersberger, 
associate professor di Virginia Tech. 

Akademi drone ini telah mengil¬ 
hami beberapa siswa untuk ber¬ 
cita-cita tinggi. “Saya punya visi 
bisa mulai Badan Antariksa Malawi 
yang pertama, yang bisa meman¬ 
faatkan data informasi geo untuk 
berbagai aplikasi. Misalnya, di Ma¬ 
lawi kami sangat rentan banjir yang 
merupakan anomali berbahaya dari 
geo,” kata seorang pelajar bernama 
Thumbiko Nkwawa Zingwe. 

Lulusan pertama dari Akademi 
ini diduga akan diwisuda pada Ma¬ 
ret. Akademi merencanakan untuk 
bermitra dengan Malawi University 
of Science and Technology untuk 
menyelenggarakan program master 
dalam teknologi drone pada 2022. 
(VOA) 

Peran Politik Mahasiswa 
Dunia Meningkat 

Gerakan protes di Hong Kong 
adalah salah satu berita utama ta¬ 
hun 2019. Banyak di antara mereka 
yang memimpin protes anti-pemer- 
intah adalah kaum muda. Sebagian 
demonstran mencari perlindungan 
dari kejaran polisi di gedung-ge¬ 
dung universitas. 

Baru-baru ini, demonstrasi mulai 
menyebar di seluruh India setelah 
terjadi serangan terhadap pengun¬ 
juk rasa di sebuah universitas di 
New Delhi. 

Sebagian aktivis usia kuliah bah¬ 
kan menentang pendidikan tinggi. 
Beberapa waktu lalu, mahasiswa di 
Chili memulai kembali protes mer¬ 
eka terhadap apa yang mereka sebut 
sistem penerimaan mahasiswa di 
universitas yang tidak adil. Dan, be¬ 
berapa tahun yang lalu, protes terh¬ 
adap mahalnya biaya program studi 
terjadi hampir di setiap universitas 
di Afrika Selatan. 

Noele Richard mengatakan siswa 
di banyak tempat menjadi lebih aktif 
secara politik dalam beberapa tahun 
terakhir karena mereka merasa lelah 
menunggu suara mereka didengar. 

Richard, Manajer Youth Global 
Program (Program Global Pemu¬ 
da) untuk Program Pembangunan 
PBB, berpendapat secara umummu- 
da-mudi berpendidikan di hampir 
setiap negara melihat dunia den¬ 
gan cara yang sama. Mereka sangat 
mengetahui tentang isu-isu penting 
internasional, seperti perubahan 
iklim, dan menginginkan perda¬ 
maian -baik di negara asal mereka 
maupun di seluruh dunia. 

Dia mengatakan mereka juga ingin 
mengubah kondisi yang menyebab- 



Tetapi orang-orang muda tidak 
melihat bahwa mereka yang berkua¬ 
sa bekerja mengarah ke tujuan-tu¬ 
juan itu, atau mewakili mereka den¬ 
gan cara yang mereka inginkan, kata 
Richard. Jadi mereka memilih untuk 
mengambil tindakan-tindakan dan 
menghasilkan perubahan dengan 
cara yang berbeda. 

Di Yaman, sebuah kelompok nirla¬ 
ba telah bekerja dengan para pemuda 
untuk memerangi penyalahgunaan 
narkoba dan menghindari kelom¬ 
pok-kelompok ekstremis. Di Koso- 
vo, organisasi yang dipimpin oleh 
kaum muda telah mengembangkan 
program pelatihan kerja. Dan, di Pa¬ 
kistan, kelompok pengusaha muda 
bekerja bersama untuk mencegah 
para ekstremis agama mengambil 
alih kendali atas usaha mereka. 

Di Amerika Serikat, mahasiswa 


ii jltLelemuku 


telah menunjukkan minat dalam 
politik dengan cara yang lebih tra¬ 
disional: memilih dalam pemilihan. 

September lalu, Lembaga untuk 
Demokrasi dan Pendidikan Tinggi 
di Universitas Tufts menerbitkan 
hasil Studi Nasional tentang Pem¬ 
belajaran, Keikutsertaan, dan Keter¬ 
libatan dalam Pemilu. Studi ini me¬ 
neliti catatan suara dan data untuk 
sekitar 10 juta mahasiswa Amerika. 
Dari studi itu ditemukan bahwa 
jumlah mahasiswa Amerika yang 
memberikan suara dalam pemili¬ 
han antara 2014 dan 2018 lebih dari 
dua kali lipat dibandingkan dengan 
periode sebelumnya. 

Adam Gismondi adalah Direktur 
Dampak di Lembaga itu. Dia men¬ 
gatakan bahwa keterlibatan maha¬ 
siswa dalam kegiatan politik sudah 
ada sejak ratusan tahun yang lalu. 

Dalam politik Amerika, ada peri¬ 
ode keterlibatan mahasiswa yang 
berat, seperti pada 1960-an, dan 
keterlibatan rendah, seperti pada 
akhir 1990-an. Selama pemilihan 
anggota kongres 2018, persentase 
keseluruhan suara orang Amerika 
mencapai tingkat tertinggi dalam 
lebih dari 100 tahun. Sebagian pen¬ 
gamat politik mengaitkan hal ini 
dengan mencuatnya Presiden Don- 
ald Trump sebagai tokoh politik, 
sehingga banyak orang yang ingin 
memilih atau menentangnya. Na¬ 
mun Gismondi berpendapat bahwa 
hal itu belum tentu demikian (VOA) 


Promosikan 

Produk, Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 

Silahkan hubungi 
redaksi@lelemuku.com atau 
0852 - 5492-2161 

Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Saumlaki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seluruh Dunia 

cek saja! 

twitter.com/lelemukuconn 
issuu.com/lelemukucom 
reddit. com/r/lelemukucom 
facebook.com/lelemukucom 
youtube.com/lelemukucom 
instagram.com/lelemukucom 
linkedin.com/company/lelemukucom 
telegram, me/lelemukucom 
lelemuku. business.site 
www.lelemuku.com 
www.lelemuku.net 
www.lelemuku.id 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





















3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


LELEMUKUGRAM 


Isyana Sarasvati Resmi Menikah dengan Ravhan Maditra 



BANDUNG — Penyanyi cantik 
berdarah Jawa Barat, Isyana Sar¬ 
asvati telah resmi menikah dengan 
Rayhan Maditra. Keduanya me¬ 
langsungkan prosesi akad nikah 
di sebuah hotel di Bandung, Jawa 
Barat, Minggu (2/2) pagi. 

Kabar bahagia itu muncul dari 
akun instagram Humas_Jabar yang 


pada tanggal cantik 02-02-2020 
memposting foto-foto dari per¬ 
nikahan yang dijadikan sebagai 
Hari Patah Hati Nasional Jilid II. 

Tampak dalam foto, Gubernur Ja¬ 
bar, Ridwan Kamil menyaksikan 
momentum bahagia dari Isyana dan 
Rayhan yang mengenakan baju pen¬ 
gantin serba putih dengan adat Jawa. 


Jenazah Kobe Bryant Teridentifikasi 


WASHINGTON - Petugas forensik 
berhasil mengidentifikasi jenazah 
pebasket legendaris Kobe Bryant 
setelah mengevakuasi seluruh kor¬ 
ban tewas, yang berjumlah sembilan 
orang, dalam kecelakaan helikopter 
dekat Los Angeles. 

Seperti dikutip oleh kantor ber¬ 
ita AFP, jenazah Bryant, bersa¬ 
ma tiga korban lainnya, berhasil 
diidentifikasi dengan menggu¬ 
nakan sidik jari. Identifikasi ber¬ 
hasil dilakukan setelah dua hari 
sejak helikopter yang membawa 
mereka jatuh di perbukitan barat 
laut Kota Los Angeles. 

Sementara itu, para penyelidik 
keselamatan transportasi federal 
sudah menuntaskan penyelidikan 
di lokasi kecelakan. Mereka 


berwenang setempat. 

“Kami sudah selesai di lokasi,” 
kata Jennifer Homendy, anggota 
Badan Keselamatan Transporta¬ 
si Nasional Amerika Serikat (the 
National Transportation Safety 
Board/NTSB). 

Sebelumnya pada Selasa 
(28/1/2020) petugas koroner me¬ 
mastikan sembilan jenazah ber¬ 
hasil dievakuasi dari lokasi dan 
“dibawa ke pusat ilmu forensik” 
untuk pemeriksaan. 

Selain Bryant, jenazah yang ber¬ 
hasil diidentifikasi adalah pilot 
Ara Zobayan, pelatih bola basket 
John Altobelli dan Sarah Chester. 

Lima jenazah lainnya, terma¬ 
suk Gianna, putri Bryant yang 
berusia 13 tahun, belum diiden¬ 
tifikasi secara resmi. (VOA) 


menyerahkannya kepada pihak 

Rekaman Johnny Depp dan Istrinya Terungkap 


WASHINGTON - Sebuah reka- 
man suara yang diyakini adalah su¬ 
ara Johnny Depp dan Amber Heard 
terungkap ke publik. Rekaman itu 
berisi saat Amber Heard dan John¬ 
ny Depp menghadapi persoalan di 
antara mereka dan masing-masing 
berusaha menenangkan diri. 

Mereka yang telah mendengar 
rekaman ini menyimpulkan bah¬ 
wa sosok Johnny Depp tidak sep¬ 
erti yang dituduhkan oleh Amber 
Heard selama ini. Sebab itu, viral 
tagar #JusticeForJohnnyDepp se¬ 
bagai dukungan untuk aktor Hol- 
lowood tersebut. 

Amber Heard dan Johnny Depp 
menikah pada Februari 2015. Am¬ 
ber Heard kemudian mengajukan 
cerai pada Mei 2016 karena men¬ 
galami kekerasan verbal dan fisik. 
Mereka bercerai tiga bulan kemu¬ 


dian. Dua tahun berselang, Amber 
Heard sempat menyinggung ten¬ 
tang kekerasan dalam rumah tang¬ 
ga yang dialaminya dalam sebuah 
artikel yang terbit pada Desember 
2018. 

Di sini Johnny Depp merasa ters¬ 
inggung dan menganggap penga¬ 
kuan Amber merusak reputasinya. 
Apa yang ditulis oleh Amber Heard 
membuat dia kehilangan peran se¬ 
bagai Kapten Jack Sparrow dalam 
film Pirates Of The Caribbean. 

Johnny Depp lantas mengaju¬ 
kan gugatan pencemaran nama 
baik kepada Amber Heard. Un¬ 
tuk melawan gugatan itu, Amber 
Heard menunjukkan foto me¬ 
mar dan bekas luka, serta gambar 
furnitur di dalam rumah yang 
hancur sebagai bukti kekerasan 
Johnny Depp terhadapnya.(TMP) 


Sebelumnya, Isyana Sarasvati 
mengejutkan netizen dengan men- 
gunggah foto-foto pertunangannya 
dengan dokter muda Rayhan Ma¬ 
ditra pada akun media sosialnya. 
Sebab selama ini, Isyana tak pernah 
menginformasikan dan mengumbar 
kemesraan bersama kekasih yang di¬ 
pacarinya selama 12 tahun tersebut. 


Acara lamaran sendiri telah di¬ 
gelar pada Minggu (29/12) lalu. 

Kisah cinta Isyana dan Rayhan 
dimulai saat mereka berdua duduk 
di bangku SMP. Tepat pada 27 
November 2007, Isyana mengaku 
mendapat ungkapan cinta alias 
“ditembak” oleh Rayhan Maditra. 
Namun saat itu, Isyana mengaku 
tak langsung menerima Rayhan. 

Lambat laun, hati Isyana luluh. 
Ternyata, hubungan kedua sejoli 
ini awet sampai 12 tahun dan pada 
29 Desember 2019 mereka me¬ 
langsungkan prosesi lamaran. 

Tak ada yang tahu sebelumnya 
siapa sosok pria yang mengisi hati 
Isyana Sarasvati. Setelah Isyana 
mengumumkan acara lamarann¬ 
ya, rupanya hubungan Isyana dan 
Rayhan sudah berjalan selama 12 
tahun. Rayhan merupakan lulusan 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta 
angkatan tahun 2012. Jauh sebe¬ 
lum Isyana terkenal seperti seka¬ 
rang, Rayhan rupanya sudah sering 
menjadi teman duet Isyana. 

Rayhan terlihat dalam beberapa 
kali unggahan Instagram dan You- 
Tube Isyana sedang mengiringi Isya¬ 
na menyanyi dengan gitar. Namun 
banyak yang tak tahu kalau pria 
tersebut adalah kekasih Isyana. Se¬ 
bab mereka jarang memperlihatkan 
kemesraan di media sosial. (L02) 


Bowo Komentari Pendatang Baru TikTok 


JAKARTA - Aplikasi Tik Tok 
kini sedang ramai-ramainya di¬ 
gunakan oleh masyarakat Indo¬ 
nesia khususnya di kalangan anak 
muda. Namun, salah satu remaja 
yang sudah lebih dulu terkenal ber¬ 
kat aksinya di Tik Tok, Prabowo 
Mondardo atau Bowo Alpenliebe 
tak ingin banyak berkomentar. 

Bowo hanya menyindir mere¬ 
ka semua yang pernah mener¬ 
tawakan dirinya ketika meng¬ 
gunakan aplikasi Tik Tok. “Aku 
udah kering, dia baru nyebur,” 
tulisnya di Instagram pada Ka¬ 
mis, 30 Januari 2020. Dalam 
unggahan tersebut, Bowo mem¬ 
perlihatkan fotonya bersama 
YouTuber Atta Halilintar. 

Sebelumnya Bowo juga sudah 
mengungkapkan bahwa dirinya 
hanya bisa tertawa dan tak ingin 
balik menghujat mereka yang kini 
bermain Tik Tok. “Ku ingin tertawa 
tak mau menghujat, hanya dia yang 
selalu benar, di saat waktu dulu ku 
dihujat, ups,” tulisnya di Instagram. 


Ia sendiri kini tak lagi bermain 
Tik Tok lantaran akunnya sudah 
diblokir. Ia mengaku sudah be¬ 
berapa kali membuat akun baru 
tetap tak bisa. Bowo Alpenliebe 
akhirnya memutuskan tak lagi 
bermain Tik Tok. 

Nama Bowo mendadak terkenal 
berkat video lipsync di aplikasi 
Tik Tok. Bowo mengaku tidak 
menyangka dirinya bakal terke¬ 
nal dan memiliki banyak peng¬ 
gemar. Menjadi terkenal karena 
viral di media sosial membuat 
Bowo sempat dijauhi teman se¬ 
kolah. Bowo mengaku, semenjak 
heboh di TikTok banyak teman 
sekolah yang merisak dan mem¬ 
beri komentar negatif. 

Beberapa selebritas lainnya 
yang juga mengikuti tren ber¬ 
main TikTok adalah Marsha 
Aruan, Luna Maya, Aurelie Her- 
mansyah, Gisella Anastasia, Ayu 
Dewi, Vanessa Angel, Dian Sas- 
tro, Wulan Guritno, Chika Jessi- 
ca dan masih banyak lagi. (TMP) 


JAWABAN #025 


1 

3 

6 

4 

7 

5 

9 

2 

8 

7 

2 

9 

6 

1 

8 

5 

3 

4 

4 

8 

5 

9 

3 

2 

1 

7 

6 

8 

7 

1 

3 

2 

4 

6 

9 

5 

6 

5 

3 

8 

9 

1 

2 

4 

7 

2 

9 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

3 

5 

4 

2 

1 

8 

3 

7 

6 

9 

3 

6 

7 

2 

5 

9 

4 

8 

1 

9 

1 

8 

7 

4 

6 

3 

5 

2 


4 

1 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

7 

1 

5 

5 

5 

4 

4 

1 

4 

1 

5 

5 

1 

7 

7 

5 

5 

1 

4 

i! 

3 

1 

4 

4 

6 

6 

1 

7 

1 

6 

6 

1 

3 

3 

2 

4 

4 

6 

1 

7 

7 

7 

6 

1 

9 

9 

9 

2 

3 

6 

6 

6 

3 

1 

6 

6 

6 

9 

9 

9 

1 

3 

3 

5 

5 

3 

3 

4 

4 

2 

9 

9 

9 

8 

8 

1 

5 

5 

1 

4 

4 

1 

2 

8 

8 

8 

8 

3 

3 

5 

8 

8 

8 

1 

3 

3 

1 

8 

8 

1 

3 

1 

8 

8 

8 

8 

8 

3 

1 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















































WORLD NEWS 


3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


13 


Efforts Intensify to Contain New Coronavirus 


WASHINGTON - The outbreak 
of the new coronavirus that started 
in the Chinese city of Wuhan has 
mobilized medical efforts around 
the world. The World Health Or- 
ganization declared the outbreak a 
“Public Health Emergency of Inter¬ 
national Concern” on Thursday. 

By Friday, the disease had killed 
more than 200 people in China and 
infected thousands. 

The fast-spreading virus, which 
first appeared in Central China in 
December, has been confirmed in 
more than 20 countries and ter- 
ritories. The list includes Japan, 
South Korea, Singapore, Thailand, 
Vietnam and Cambodia. But coun¬ 
tries outside of Asia - including the 
United States, Australia, Canada, 
Germany, Britain and France - have 
reported confirmed cases. 

Most of those who have been in¬ 
fected in other countries had re- 
cently visited Wuhan. 

China has barred travel from 
Wuhan and other cities in Central 
Hubei province. The ban places a 
partial quarantine on more than 50 
million people - something that has 
never happened before. 

Some nations have completely 
closed their borders to avoid infec- 
tions, such as Mongolia and North 
Korea. Russia has closed its land 
border with China, which extends 
more than 4,000 kilometers. 

The U.S. State Department on 
Thursday released a “Do Not Trav¬ 
el” advisory for China and has ad- 
vised Americans in the country 
to leave. Chinese foreign ministry 


spokeswoman Hua Chunying said 
that the warning was not appropri- 
ate for the situation. 

However, foreign visitors are rush- 
ing to leave China, with countries 
including Japan and the U.S. send- 
ing special flights to help citizens 
return. 

Late Friday, the U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention 
(CDC) released an order aimed at 
protecting returning travelers and 
the public. It said that all 195 U.S. 
citizens who returned to the Unit¬ 
ed States on a special flight from 
Wuhan would b e quarantined for 
14 days. In addition, the Adminis- 
tration of President Donald Trump 
declared a public health emergency 
in the U.S. Starting on Sunday, U.S. 
Citizens who have been to Hubei 
province will face a 14-day required 
quarantine. Other actions include a 
temporary suspension of entry for 
foreign nationals who have traveled 
in China in the last 14 days. The 
suspension does not affect close 
family of U.S. citizens or permanent 
residents. 

Also on Friday, Reuters news 
agency reported that Wuhans 
Communist Party chief, Ma Guo- 
qiang, said the effects of the virus 
on China and the world “would 
have been less” had containment 
efforts started sooner. 

On the same day, Wuhans may¬ 
or, Zhou Xianwang, said the job of 
containing the virus remains “se- 
vere and complex.” The city s vice 
mayor said supplies of masks and 
other medical resources were still 


Pdlution Remains Largest Enviroiimental Threat 


WASHINGTON - A new interna- 
tional report says pollution remains 
the largest environment threat to hu¬ 
man health. Thereport, by the Glob¬ 
al Alliance on Health and Pollution 
(GAHP), estimated that pollution 
was responsible for 15 percent of all 
deaths worldwide in 2017. 

The organization said the number 
ofprematuredeaths from pollution 
reached 8.3 million people world¬ 
wide that year. That is three times 
higher than the worldwide death 
totals from AIDS, tuberculosis and 
malaria. 

The GAHP is made up of more 
than 50 members, including Unit¬ 
ed Nations agencies, world gov- 


ernments, environmental groups 
and educational organizations. It 
seeks to raise International atten- 
tion about pollution issues and help 
governments create Solutions to 
nght the problem. 

The GAHP said that more than 
90 percent of the pollution-relat- 
ed deaths occurred in developing 
countries. The report noted that 
such deaths remain a “neglected” 
issue, especially in low- and mid- 
dle-incomecountries. 

The writers of the report said in- 
ternational efforts have helped to 
reduce the effects of traditional pol¬ 
lution sources, such aspoorsanita- 
tionandsmokycookingnres. (VOA) 


GARFIELD - Paws.inc 


not enough. 

Ofhcials in Wuhan are hurrying 
to complete two emergency hospi- 
tals. The plan is for one hospitalwith 
1,000 bedsto open by February 3. 

State media report that the city 
plans to finish a second temporary 
hospital in two weeks. It will offer 
1,300 more beds for treating more 
patients who may have the virus. 

On Wednesday, the United Na¬ 
tions Childrens Fund (UNICEF) 
said it had sent six tons of supplies 
to Wuhan. UNICEF Executive Di- 
rector Henrietta Fore said, “This 
coronavirus is spreading at a break- 
neck speed and it is important to 
put all the necessary resources into 
halting it.” 

The declaration of a health emer¬ 
gency permits the WHO to provide 
assistance to other low- and mid- 
dle-income countries. It also urg- 
es cooperation in disease control 
measures. The United States offered 
to send its health experts from the 
Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) to China to help 
in theefforts to contain the disease. 


The CDC says the new corona¬ 
virus can spread through contact 
with body fluidsor from touching 
surfaces infected with the virus. 

The health agency warns that old- 
er adults with existing health condi- 
tions are at increased risk of severe 
disease. 

Signs of the virusinclude a high 
body temperature, coughing and 
difficulty breathing. Severe cases 
can cause pneumonia, kidney fail- 
ure and even death. Although the 
virus has been identified, a vaccine 
is not likely to be available soon. 

Demand for protective masks is 
up all over Asia because of concerns 
about the spread of the new virus in 
China. Now, wearing facial masks is 
becoming the “new normal” in the 
area. Face masks and hand-sanitiz- 
ing liquids are among the most pop- 
ular products. Factories are rush- 
ing to increase production as the 
number of infections continues to 
climb. In some parts of Asia, wear¬ 
ing protective masks has become 
required. One drugstore in Bang¬ 
kok, Thailand, reports a huge sales 





www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
























OPINI 


14 


3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Joker dalam Kriminologi Lombroso 

Oleh: Seno Gumira Ajidarma 


Dari Redaksi... 



membunuh masyarakat kacil secara langsung. 

Masyarakat menangis liat kamong pu ka¬ 
la kuang. Katanya membela rakyat kecil, kenyata¬ 
annya ada membelah masyarakat demi kamong 
pu kebutuhan perut atas dan bawa kubu-kubu 
seng jelas satu itu. 

Beta, Rambo bilang bagitu barang kamong pu 
kata-kata seng jelas dinurani, Pas sadar kamong 
bicara A, la pas mabuk bicara Z. 

Kamong menghayal mo biking baik daerah ini 
dengan saga la rencana dan siasat sementara par 
kerjasama buat perbaiki kamong pu hubungan 
politik deng profesi saja seng ada yang jelas satu. 

Jang gara-gara su seng dapat wang dari sponsor 
lai jadi kamong bicara batariak sampe gargantang 
mo tarobe. La pas su kenyang karna dapat kepeng 
melimpah kamong duduk manis macam karbo 
liat bulan. 

Kasing sekali masyarakat kecil di Tanimbar ini, 
su berjuang par kasi makang keluarga tapi seng 
dapa upah yang sesuai dengan kerja di kabong. 
Sebab sekarang ini mereka pung sagala su dapa 
jual sama orang-orang yang mengaku pung hak. 
Ambil contoh par tanah-tanah yang ada dapat 
tawar rame sama orang orang luar dan pembe- 
sar-pembesar yang punya wang jut-jut par lepas 
akang buat alasan proyek pembangunan yang 
seng jelas akang pu ujung pangkal. 

La pas masyarakat yang pung tana banyak tapi 
miskin tu su dapa parlente dari tokoh-tokoh pin¬ 
tar itu mereka seng dapat apa-apa, yang dapat 
malah mereka yang pung moyang seng pernah 
muncul pas bicara adat antara leluhur deng orang 
tua-tua dolo. 

Lalu kalo su bagini, siapa yang salah? 

Yang salah itu orang-orang yang seng sadar kalo 
dong su biking rusak tatanan adat yang su disepa¬ 
kati bersama dari dulu. Sebab mereka ini yang 
biking Duang-Lolat macam su seng ada harga lai. 

Yang paling parah lai, katong sandiri su mulai 
tinggalkan tatanan adat ini par hal-hal yang ha¬ 
rusnya seng boleh diabaikan. Katong pung keah¬ 
lian berdebat Su dipake par kasih jatuh Bapa Raja 
yang seharusnya bisa memimpin katong, semen¬ 
tara orang yang seharusnya jadi marinyo, katong 
angka dia par atur KKT, Kepulauan yang Keting¬ 
galan dan Termiskin ini. 

Kalo tetap seperti ini, katong akan jadi tamu di 
tanah sendiri. Sio... sayang eee... 


DI Indonesia, film Joker (Todd Philips, 2019) 
sempat mengundang polemik karena terdapat 
adegan anak membunuh ibunya. Adegan itu 
memang penting untuk menunjukkan hubun¬ 
gan cinta yang tragis, sehingga tidak mungkin 
digunting sensor tanpa akibat fatal. Meski be¬ 
gitu, tanpa melihat film ini melalui media non- 
bioskop agar penonton dapat menghentikan 
jalannya film untuk mengulang adegan yang 
dialognya terlalu singkat, atau membaca tulisan 
tangan pada properti seperti buku harian dan 
pesan di balik foto, belum tentu juga Joker sam¬ 
pai dengan utuh. 

Benarkah Penny Fleck, ibu dari Arthur Fleck, 
hanya mengalami delusi dalam hubungannya 
dengan Thomas Wayne, orang terkaya di Go- 
tham City? Menurut pihak Thomas, Arthur 
adalah anak adopsi Penny. Jadi, tak mungkin 
pelayannya itu melahirkan anak Thomas. Bah¬ 
kan bukti surat adopsinya tercatat pada arsip 
resmi. Masalahnya, menurut Penny, surat resmi 
itu merupakan produk manipulasi. Dalam kon¬ 
teks delusi, Penny juga digambarkan terus-me¬ 
nerus menulis surat kepada Thomas, yang me¬ 
minta agar dia dan anaknya-yang tenggelam 
dalam kemiskinan-diurus. 

Ads by Kiosked 

Tapi kemudian Arthur menemukan tulisan 
tangan bertanda inisial “TW” di balik foto 
ibunya: ternyata mereka pernah berhubungan. 
Ada dua kemungkinan yang berjalan paralel: 
ibunya dibunuh agar terbebas dari delusi atau 
supaya terbebas dari kenyataan hidupnya yang 
tragis. Bagi Arthur, yang bekerja sebagai badut, 
hidupnya seperti komedi, dipermainkan dan 
menjadi bahan tertawaan. Itulah yang ironis. 
Saat mengungkap itu, Murray, pengasuh aca¬ 
ra komedi televisi terkenal, justru ditembak di 
tengah siaran, dengan Arthur sebagai bintang 
tamunya. Dapatkah dikatakan Arthur mem¬ 
bunuh dengan sadar? 

Bukan sisi “hiburan” yang paling relevan 
dari Joker, melainkan peluang tesis kriminolo¬ 
gi. Pengertian atavisme, yang berarti muncul 
kembalinya naluri purba-dalam hal ini untuk 
membunuh-sebagai teori Cesare Lombroso 
(1835-1909) sudah lama ditolak. Tapi pem¬ 
bunuh sebagai monster masih dominan dalam 
susastra maupun sinema. Dalam Joker, yang 
tidak digambarkan tapi disebutkan adalah na¬ 
sib malang ibu dan anak sebagai korban penga¬ 
niayaan tiada habisnya sampai Arthur dewasa 
dan menjadi adegan pembuka film. 

Faktor ini mengakibatkan cedera kejiwaan, 
ditambah kehidupan sosial Gotham City yang 
mendorong alienasi hingga setiap pribadi tidak 
dapat menggapai identitasnya sendiri. Semen¬ 
tara itu, kalkulasi keuangan kotapraja meng¬ 
hapus keberadaan institusi psikologi sebagai 
benteng terakhir keselamatan jiwa. Ini mem¬ 


buat mitos natural born killer gugur karena ke¬ 
hidupan kota itu sendiri yang melahirkannya: 
sistem sosial melahirkan kelompok tersingkir 
yang hanya bisa bertahan dengan cara ekstrem. 

Dalam kriminologi, meski kemungkinan ter¬ 
dapat pembunuh alamiah tidak dimungkinkan, 
teori itu belum kehilangan pengikut. Meski at¬ 
avisme Lombroso dipatahkan genetika, metod¬ 
ologi riset yang dilakukannya membuka jalan 
bagi pengetahuan kriminologi deterministik 
modern, antara lain melalui statistik. Dengan 
pendekatan ini, penyebab kriminalitas merupa¬ 
kan produk pra-kondisi yang tidak terkontrol 
pelakunya, yang disebut “criminaloid”. 

Pendekatan positivistik ini menjadi peluang 
pembelaan di pengadilan, melawan pendekatan 
abad ke-18 yang merujuk pada paham betapa 
manusia memiliki kehendak bebas: kriminali¬ 
tas yang dilakukannya merupakan pilihan-atas 
pilihan itulah pelakunya dihukum. Pada awal 
abad ke-20, klasisisme Era Pencerahan itu ter¬ 
desak oleh pendekatan positivistik dan deter¬ 
ministik dalam etiologi (ilmu tentang penye¬ 
bab) kriminologis (Horton dan Rich, 2004: vii). 
Terdakwa bisa dibela dengan argumen kegilaan. 

Adegan akhir Joker memperlihatkan Arthur 
berada di rumah sakit jiwa, yang tersenyum 
getir atas tragedi hidupnya, antara normalitas 
dan kegilaan. Dalam deduksi untuk meramal 
kondisi kriminalitas dan kegilaan abad ke -21 
dari statistik, artikel anumerta Lombroso pada 
1912 mengungkap: di Prancis, insan tergilakan 
bertambah 53 persen dalam 33 tahun ketika 
penduduk hanya bertumbuh 11 persen; di Ita¬ 
lia, 17.471 insan tergilakan pada 1880 menjadi 
45 ribu pada 1907, tiga kali lipat dalam 27 ta¬ 
hun; di Amerika Serikat, dalam 30 tahun pen¬ 
duduk bertambah dua kali lipat tapi insan ter¬ 
gilakan berlipat enam kali, dari 15.610 menjadi 
95.998. 

Dari segi fisik, Lombroso menunjuk narkotik 
dan alkohol sebagai penyebabnya. Tapi, dari 
segi psikis, penggunaannya disebut karena 
menghindar dari “meningkatnya kejemuan da¬ 
lam kehidupan sehari-hari, sebagai secuil keba¬ 
hagiaan semu” (Lombroso dalam ibid., 352). 

Dalam Joker, imaji badut sebagai peman¬ 
tik kebahagiaan berada dalam paradoks 
“menyenangkan karena menyusahkan”, ketika 
usaha untuk menjadi bahagia selalu gagal. Saat 
seisi kota mengenakan topeng badut dalam 
makna sebaliknya, criminaloid macam apakah 
yang akan dihasilkannya? Yang jelas, sistem so¬ 
sial yang melahirkannya akan terhukum pula. 

Penulis adalah jurnalis senior, kolumnis di Pa- 
naJournal.com dan Tempo.co 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 

WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





















SAMBUNGAN 


3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


« jfcLelemuku 




Tanimbar... 

“Pemda tidak menciptakan 
hutang baru tahun 2017- 2018 sep¬ 
erti yang dituduhkan oleh Ricky 
Jewerisa sebagai wakil ketua II 
DPRD,” tegasnya. 

Menurut Jhon Batlayery, data 
yang dikenal sebagai hutang, hanya 
berdasarkan putusan pengadilan, 
sedangkan lainya merupakan pa¬ 
ket luncuran yang akan di bayarkan 
pada tahun 2020. 

Dia juga mengaku tidak pernah 
memberikan data hutang seperti 
yang disampaikan Wakil Ketua II 
Ricky Jewerysa “Yang saya sam¬ 
paikan itu adalah paket pekerjaan 
luncuran. Bukan hutang,” tutup dia. 

Sebelumnya Jauwerissa dalam 
grup sebuah grup whatsapp pada 
Sabtu (18/1) mengatakan bahwa 
utang daerah Tanimbar yang ter- 
cipta di tahun 2016, 2017 dan 2018 
sebesar Rp98 milyar. 

Utang-utang itu, menurut dia ter- 
cipta dari 11 kegiatan di tahun 2016 
saat kepemimpinan Bupati Bitzael 
Temmar dan sisanya di tahun 2017- 
2018 sejak kepemimpinan Bupati 
Petrus Fatlolon. 

Dalam postingannya, Ricky men¬ 
gakui kalau data utang Rp98 mil¬ 
iar itu diperolehnya dari Kepala 
BPKAD saat mengadakan rapat 
paripurna bersama Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) Kabu¬ 
paten Kepulauan Tanimbar beber¬ 
apa waktu lalu.“Saya sudah lewat 
masa perenungan bung, sekarang 
saya dalam masa perjuangan terkait 
data hutang yang tercipta di tahun 
2017 dan 2018 senilai 98M yang 
diberikan oleh kepala BPKAD. Data 
ini diberikan saat Paripurna bersa¬ 
ma TAPD,” tulis Ricky. 

Terhadap ancaman sebagian ka¬ 
langan yang ingin melaporkan Ricky 
ke Badan Kehormatan Dewan, 
menurutnya silahkan saja tetapi 
mereka harus paham terhadap apa 
yang disampaikan olehnya. “Kita 
masing-masing punya interpresta- 
si, terserah itu (98M) mau disebut 
luncuran, kurang bayar atau apa lah, 
tetapi yang dipastikan sesuai PP 12 
tahun 2019 pasal 1 angka 16 itu su¬ 
dah sangat jelas,” ujar Ricky kepada 
Simpul Rakyat, Senin (27/1). 

Ia menyatakan tidak membo¬ 
corkan rahasia negara ke publik, 
sedangkan terhadap APBD atau 
sesuatu yang berkaitan dengan 


keuangan daerah itu wajar saja jika 
publik mengetahuinya karena itu 
milik rakyat dan wajib hukumnya 
untuk transparan. 

Sebelumnya, dalam acara konfe¬ 
rensi pers pada tanggal 19 Novem¬ 
ber 2019 lalu, Sekretaris Daerah, 
Piterson Rangkoratat, menjelas¬ 
kan bahwa pada tahun 2019 telah 
terjadi defisit. Olehnya itu Pemda 
harus mengambil langkah dengan 
melakukan pinjaman bank. 

“Kita (Pemda) alokasikan untuk 
belanja Rpl trilyun lebih namun 
karena terjadi defisit maka harus 
dibiayai dengan pinjaman daerah,” 
ujar Rangkoratat saat itu. 

Selanjutnya Pemda memutuskan 
untuk melakukan pinjaman bank 
sebesar 40 milyar rupiah seper¬ 
ti yang tertuang dalam APBD-P 
2019 namun kemudian dibatal¬ 
kan setelah TAPD bersama DPRD 
bersepakat untuk tidak melakukan 
pinjaman bank. 

Setelah dibatalkan, Pemda memu¬ 
tuskan mengambil langkah rasion¬ 
alisasi anggaran. Langkah tersebut 
menurut Sekretaris Daerah KKT, 
Piterson Rangkoratat dilakukan 
bertujuan untuk menghindari se¬ 
makin bertambahnya utang daerah 
baru yang wajib dibayarkan pada 
tahun anggaran 2020. 

Selain itu, Bupati Petrus Fatlolon 
menganggap langkah rasionalisasi 
tersebut sangat wajar karena ber¬ 
tujuan untuk melakukan efisiensi 
anggaran daerah. 

Menurutnya, Pemda perlu 
melakukan efisiensi anggaran guna 
mengantisipasi besaran belanja 
daerah tidak melebihi anggaran 
penerimaan daerah. 

Dilain sisi, Ketua DPC PDI Per¬ 
juangan Tanimbar, Andre Tabo- 
rat, dalam postingannya di grup 
whatsapp, menngunkapkan meski 
kondisi APBD Tanimbar saat ini 
kecil, namun Pemda harus ada niat 
serta kemauan untuk membayar 
utang-utang tersebut. 

“Kondisi APBD kita ada dalam 
posisi tidak banyak, kita punya 
pilihan sulit, tapi yang penting ke¬ 
mauan membayar untuk kemu¬ 
dian dianggarkan. Memang satu 
hal yang harus menjadi perhatian 
adalah menghindari utang baru. 
Semua tidak menginginkan ini 
terjadi tapi kita telah ada di da¬ 
lamnya,” cuit Andre Taborat. (L01) 


Festival.. 

talenta di bidang seni dalam 
membangun Tanimbar sesuai 
dengan visi dan misi pimpinan 
daerah menjadikan masyarakat 
Kepulauan Tanimbar yang se¬ 
hat, cerdas, berwibawa dan 
mandiri. 

“Saya mengharapkan mas¬ 
ing-masing bisa berekspresi 
mengembangkan bakat dan tal¬ 
enta yang ada pada kita untuk 
ikut serta membangun Tanimbar 
menuju Tanimbar yang cerdas, se¬ 
hat, berwibawa dan mandiri,” kata 
dia saat menyapa masyarakat Ta¬ 
nimbar yang hadir di Taman Kota. 

Sementara itu, dikesempatan yang 
berbeda Ketua TP-PKK Tanimbar, 
Joice mengungkapkan niatnya jika 
ingin menjadikan kegiatan pentas 
seni itu sebagai cikal bakal atraksi 


Kru... 

juga didukung peralatan yang dapat 
menyaring udara di dalam pesawat. 
Setelah pesawat tiba di Indo¬ 
nesia, sesuai SOP akan langsung 
masuk hangar (pusat perawatan 


pesawat) guna dilakukan pem¬ 
bersihan, sterilisasi dan perawatan. 
Untuk awak pesawat setelah 
selesai bertugas akan menjalani 
proses karantina kesehatan da¬ 
lam tahapan pengawasan.. (L02) 


Gus... 

Irfan Wahid pada Minggu ( 
2/2) malam. Beberapa hari se¬ 
belum kritis, Gus Solah sem¬ 
pat menjalani tindakan medis 
ablasi. Operasi itu dilakukan 
karena ada masalah pada sela¬ 
put jantungnya. Setelah operasi 
berhasil dilakukan, Gus Solah 
pun diperbolehkan pulang. Na¬ 
mun beberapa hari di rumah, 
tubuh Gus Solah kembali lemas 
sehingga keluarga membawanya 
kembali ke rumah sakit 

AKBP... 

Raya bagian Timur, Sabtu (1/2) 
pukul 10.30 WIT. 

Upacara pemakaman diikuti 
personil Polres Maluku Tenggara 
Barat,Polsek jajaran dan Brimob 
Kompi 3 Batalyon C serta Bhayang- 
kari Cabang Maluku Tenggara 
Barat. Upacara secara kedinasan 
diawali dengan penyerahan jenazah 
oleh pihak keluarga kepada Polres 
setelah selesai ibadah sabda pada 
kediaman almarhum. “Upacara 
ini dilaksanakan sebagai penghor¬ 
matan dan penghargaan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia atas 


seni yang akan digelar rutin seti¬ 
ap bulannya di daerah dengan 10 
kecamatan tersebut serta sebagai 
hiburan kepada masyarakat Ta¬ 
nimbar. 

Festival tersebut pun sebagai 
momen perpisahan kepada se¬ 
banyak 30 mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Gadjah Mada (UGM) Yogya¬ 
karta di Desa Ilingei dan Ka- 
biarat, Kecamatan Tanimbar 
Selatan (Tansel). Kemudian di¬ 
meriahkan oleh PAUD Yosefa, 
Komunitas Hip-Hop Tanimbar, 
Komunitas Papua Tanimbar, 
Sanggar Lauran, duet Jacky dan 
Rany, drama singkat TP PKK 
Tanimbar, Sanggar Malisngoran, 
berbagi pengalaman dari alum¬ 
ni STPDN dan beasiswa Darwin 
serta doorprize berhadiah. (L02) 


Gus Solah lahir di Jombang pada 
11 September 1942. Dia adalah 
cucu pendiri Nahdlatul Ulama 
KH Hasyim Asy’ari. Gus Solah 
adalah ulama, aktivis, politikus. 
Dia pernah menjadi anggota Ma¬ 
jelis Permusyawaratan Rakyat 
setelah Soeharto lengser. Almar¬ 
hum pernah menjadi Wakil Ketua 
Komnas HAM. Dia pernah maju 
menjadi calon wakil presiden 
bersama Wiranto pada pilpres 
2004. Pasangan ini gagal lantaran 
menempati urutan ketiga. (TMP) 

jasa dan pengabdian almarhum se¬ 
lama masih bertugas di kepolisian 
dan masyarakat,” tutur Kapolres. 

Lanjut Kapolres Almarhum pada 
saat bertugas pada Kepolisian, 
telah menunjukan dedikasi serta 
prestasi yang baik sebagai seorang 
Bhayangkara sejati,sehingga atas 
pengabdian tersebut,Almarhum 
mendapat penghargaan berupa 
Bintang Bhayangkara Nararya. 

Almarhum AKBP (Purn) Gre- 
gorius Lalamafu meninggal pada 
hari Kamis tanggal 30 Januari ta¬ 
hun 2020 pada RSUD PP.Magreti 
Saumlaki dikarenakan sakit. (Mil) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 























16 jfcLelemuku 


PERISTIWA 


3 FEBRUARI - 9 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


6 Tuntutan Penolakan Karantina WNI dari Wuhan di Natuna 


BATAM - Aksi penolakan mas¬ 
yarakat Natuna terhadap kedatan¬ 
gan WNI asal Wuhan, Cina, belum 
berakhir. Massa sepakat membuat 
enam poin tuntutan kepada pe¬ 
merintah pusat maupun daerah. 
Jika tidak dilaksanakan massa 
mengancam akan melakukan aksi 
yang lebih besar lagi. 

Tuntutan tersebut disampaikan 
Ketua Komite Nasional Pemuda 
Indonesia (KNPI) Natuna, Hary- 
adi usai aksi berakhir Minggu 
(2/2). “Kami meminta Bupati men¬ 
yampaikan tuntutan ini kepada pe¬ 
merintah pusat,” kata Haryadi. 

Tuntutan tersebut, pertama, me¬ 
minta WNI dari Wuhan dipindah¬ 
kan ke kapal perang KRI. Tujuann¬ 
ya agar dapat diobservasi di lepas 
pantai dan tidak menimbulkan ke¬ 
resahan seperti saat ini. 

Kedua, meminta pemerin¬ 
tah pusat dan daerah memberi 
kompensasi berupa jaminan kes¬ 
ehatan seperti posko kesehatan 
di Natuna. Ketiga, meminta pe¬ 
merintah mendatangkan dokter, 
psikiater ke Natuna. “Karena saat 
ini kami tahu masalah ini tidak 


hanya berdampak kepada fisik, 
tetapi juga mental masyarakat 
Natuna,” kata dia. 

Keempat, meminta Menteri Kes¬ 
ehatan wajib berkantor di Natuna. 
“Karena kami ingin itu bentuk jam¬ 
inan kesahatan dan keamanan,” kata 
Haryadi. 

Kelima, massa juga menuntut se¬ 
gala kebijakan pemerintah pusat 
untuk kedepannya dapat disosial¬ 
isasikan. “Karena kondisi hari ini 
adalah contoh tidak ada sosialisasi 
kepada masyarakat Natuna, seh¬ 
ingga masyarakat resah,” ujarnya. 

Keenam, masyarakat meminta 
pemda bisa menjadi penyambung 
lidah masyarakat kepada pemer¬ 
intah pusat. Jika tuntutan tidak 
dijalankan masyarakat akan mem¬ 
buat mosi tak percaya baik kepada 
eksekutif maupun legislatif. “Ben¬ 
tuk mosi tak percayanya bisa saja 
kami minta semua mundur. Kalau 
masyarakat meminta kami bilang 
apa,” katanya. 

KNPI, kata Haryadi, mengajak 
seluruh masyarakat bersatu di ge¬ 
dung DPRD Natuna untuk menyele¬ 
saikan tuntutan tersebut. (TMP) 


Pelaku Penghina Risma Disarankan Minta Maaf 


JAKARTA - Sekretaris PDI Per¬ 
juangan Kota Surabaya Baktiono 
meminta pelaku penghinaan ter¬ 
hadap Wali Kota Tris Rismaharini 
atau Risma di media sosial meminta 
maaf secara terbuka. Pemilik akun 
Fecebook Zikria Dzatil itu ditangkap 
polisi di Bogor pada Sabtu kemarin, 
1 Februari 2020, dan langsung diba¬ 
wa ke Polrestabes Surabaya. 

“Saya kira minta maaf secara ter¬ 
buka sajalah ke Bu Risma, kalau 
dia (pelaku) tidak keterlaluan pasti 
dimaafkan oleh beliau. Mengkritik 
boleh, tapi yang konstruktif dong,” 
kata Baktiono, Minggu (2/2). 

Baktiono tidak dapat memastikan 
benar tidaknya motif pelaku peng¬ 
hinaan berkaitan dengan isu Risma, 
yang juga kader PDI Perjuangan, 
akan dicalonkan sebagai Gubernur 
DKI Jakarta. Menurutnya, menda¬ 
lami motif pelaku merupakan we¬ 
wenang polisi. 

“Kalau bicara pilgub DKI Jakarta 
kan masih jauh, dan kami semua 
tidak tahu ke mana Bu Risma 
akan ditugaskan partai setelah ja¬ 
batan wali kota habis tahun ini,” 
ujar Baktiono yang juga anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daer¬ 


ah Kota Surabaya. 

Kepala Satuan Reserse dan Krim¬ 
inal Polrestabes Surabaya Ajun 
Komisaris Besar Sudamiran mem¬ 
benarkan pelaku telah ditangkap. 
Namun ihwal motifnya, Sudamiran 
belum bersedia menjelaskan. “Be¬ 
sok akan dirilis oleh Bapak Kapol- 
restabes,” kata Sudamiran melalui 
pesan singkat. 

Sebelumnya pada 16 Januari 2020 
akun Zikria Dzatil dilaporkan ke 
polisi oleh Bagian Hukum Pemer¬ 
intah Kota Surabaya karena dinilai 
menghina Risma. Dalam tangka¬ 
pan layar 16 Januari pukul 18.59 
terlihat akun tersebut mengunggah 
foto Risma di sungai disertai ket¬ 
erangan, “Anjiir...asli ngakak abis... 
nemu nih foto sang legendaris ko¬ 
dok betina.” 

Kenyinyiran lain pelaku ialah 
menyandingkan foto Risma den¬ 
gan Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan ditambah unggahan sta¬ 
tus, “Maaf kagak useh melotot gitu 
keles...tuh kota lo banjir kgk usah 
sok sibuk ngurusin kota orang bu... 
lo keder kan bu kota lo kena juga 
ma banjir...makan tu cebong-ce- 
bong yang baru netes.” (TMP) 




PON XX Untungkan Pajak Papua 


JAYAPURA - Kantor Pajak 
Pratama (KPP) Jayapura meyak¬ 
ini persiapan dan penyelengga¬ 
raan Pekan Olahraga Nasional 
(PON) XX 2020, akan meningka- 
tan pendapatan pajak daerah. 

“Kita estimasi dari iven PON, 
baik dari sisi pembangunannya 
maupun pelaksanaannya bisa 
meningkatkan pendapatan pa¬ 
jak. Sudah pasti akan ada efekn¬ 
ya,” terang Kepala KPP Jayapura 
Nugroho Apriyanto, di Jayapura, 
Rabu (29/1) 

Sementara untuk memak¬ 
simalkan peningkatan pajak 
jelang PON, KPP Jayapura bakal 
meningkatkan peran relawan 
pajak yang berasal dari kalan¬ 
gan mahasiswa. Dimana saat ini 
sudah ada sekitar 20 relawan pa¬ 
jak yang berasal dari lingkungan 
perguruan tinggi yang diharap¬ 
kan bertambah di tahun ini. 

“Keberadaan mereka pun ber¬ 
fungsi memberi bantuan serta 
mensosialisasikan pembuatan 
SPT. Dimana pada 2020, jumlah 
relawan ditargetkan meningkat 
dua kali lipat dibanding 2019, 
bulan ini pun sedang dilakukan 


rekruitmen,” tutur Nugroho. 

Sementara menyoal peneri¬ 
maan Jayapura pada 2019, ia 
mengakui tak mencapai target 
tahunan namun mengalami pen¬ 
ingkatan dibanding capaiannya 
pada 2018 lalu. 

“Untuk diketahui bahwa tar¬ 
get pendapatan pajak kami pada 
2019 adalah 2,681 triliun, sedang¬ 
kan capaian Rp 2,576 triliun atau 
96,81 persen dari target. Tapi bila 
dibanding dengan pendapatan 
pada 2018, pada 2019 lalu ter¬ 
dapat peningkatan capaian seki¬ 
tar 14,81 persen. Yang jika dilihat 
dari sisi sektor pendapatan, terbe¬ 
sar berasal dari sektor kontruk- 
si yang kontribusinya mencapai 
41,86 persen dari total pendapa¬ 
tan pajak di 2019,” kata ia. 

Sedangkan untuk target di 2020, 
tambah Nugroho, bila melihat 
target pendapatan pajak nasional 
tahun ini, diperkirakan mening¬ 
kat sekitar 22 persen. 

“Jika diangka kan mencapai seki¬ 
tar Rp 3 triliun. Tapi kan ada pelak¬ 
sanaan PON di Papua sehingga 
target tersebut kami yakini akan 
bisa tercapai,” pungkasnya. (P02) 


Pendidikan Modal Dasar SDM Unggul di Malra 


LANGGUR - Wakil Bupati Ma- 
luku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, 
M.Si membuka Diklat Bagi Guru 
dan Pengelola Pendidikan dalam 
rangka kerjasama Yayasan YPPK Dr. 
J. B. Sitanala Cabang Kei Kecil dan 
Kota Tual dan Yayasan BPK Penabur 
Jakarta, di Gedung Gereja Anugerah 
Ohoijang, Selasa, (14/1). 

Wabup pada kesempatan tersebut 
menyampaikan bahwa Pendidikan 
adalah modal dasar untuk men- 
ciptakan SDM yang unggul. Diklat 
yang dilaksanakan saat ini, ada¬ 
lah sebagai salah satu upaya untuk 
mengembangkan Kompetensi yang 


wajib dimiliki oleh Para Guru, juga 
untuk mengembangkan manajemen 
Pengelolaan Pendidikan. 

Ia menyampaikan permasalahan 
jumlah guru masih kurang terutama 
pada mata pelajaran tertentu, masih 
terkendala kualitas sehingga ia ber¬ 
harap, agar kegiatan ini dapat berman¬ 
faat untuk dapat mengembangkan 
Kompetensi dan manajemen yang 
lebih baik dari sebelumnya, sehingga 
kinerja guru akan meningkat seiring 
dengan cita-cita dan tujuan pendi¬ 
dikan. Kegiatan tersebut diikuti oleh 
seluruh Pendidik Yayasan Pendidikan 
Kristen Kota Tual dan Malra. (K06) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














